DOA DAN DZIKIR 
MANASIK 


HAJI DAN 
UMRA 


AH 


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH kan 


1444 H/2023 M 


DOA DAN ZIKIR 
MANASIK HAJI DAN UMRAH 


KEMENTERIAN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL 
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 


DOA DAN ZIKIR MANASIK HAJI DAN UMRAH 


@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 


EDISI YANG DISEMPURNAKAN 


ч 978-602.9127.45-4 


Ukuran: 10 x 14,5 cm, xxiv + 169 halaman 
тзв 


9 Ш 127454 
Kementeriqn Адата RI 

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Jin. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710 
Telp. 021-3509177, 021-3509178, 021-3509179, 
021-3509180, 021-3509181 

Fax. 021-3800201 

Website: http://haji.kemenag.go.id 


TIDAK DIPERJUALBELIKAN 


SAMBUTAN 
MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat 
Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya 
buku Paket Manasik Haji dan Umrah edisi 1444 
H/2023 M yang akan digunakan sebagai 
panduan bagi jemaah haji Indonesia untuk 
melaksanakan ibadah haji dan umrah 


Buku Paket Manasik Haji ini terdiri atas 3 
(tiga) buku, yaitu Tuntunan Manasik Haji dan 
Umrah, Doa dan Dzikir Manasik Haji dan 
Umrah, dan Tuntunan Manasik Haji dan Umrah 
bagi Lansia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, 
penyelenggaraan ibadah haji tahun 
1444H/2023M mengusung tema 
penyelenggaraan haji yang berkeadilan dan 
ramah Lansia, maka buku paket manasik haji 


kali ini memasukan Manasik Haji bagi Lansia. 
Hal ini menunjukan perhatian khusus 
pemerintah dan bentuk penghormatan kepada 
jemaah haji lansia yang perlu mendapatkan 
prioritas layanan termasuk layanan manasik haji. 
Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling 
melengkapi dan dapat digunakan oleh jemaah 
haji sesuai dengan kebutuhannya. 


Buku ini diharapkan dapat membantu setiap 
jemaah haji meningkatkan pengetahuan dan 
pemahamannya tentang ibadah haji serta menjadi 
tuntunan bagi setiap jemaah haji ketika akan 
berangkat ke tanah suci, tiba di bandara 
kedatangan Arab Saudi, di Makkah, Masyair 
dan Madinah serta ketika akan pulang kembali 
menuju tanah air. 


Kehadiran buku paket ini merupakan upaya 
pemerintah mengantarkan jemaah haji dapat 
melaksanakan ibadahnya sesuai dengan 
ketentuan syariah, memahami urutan 
pelaksanaan perjalanan ibadah haji, dan 
menjadikan jemaah haji yang mandiri serta tidak 
bergantung kepada pihak lain. 


iv 


Setiap tahun, Pemerintah Republik 
Indonesia memberangkatkan jemaah haji ke 
Tanah Suci dalam jumlah besar, bahkan 
terbesar di antara negara-negara pengirim jemaah 
haji di dunia. Profil jemaah haji Indonesia juga 
sangat beragam mulai dari latar belakang sosial 
budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk 
tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang 
manasik haji, sehingga dibutuhkan materi-materi 
manasik yang komprehensif, kontekstual, orisinil, 
mudah dipelajari dan dilaksanakan serta 
memberikan panduan solusi terhadap 
permasalahan-permasalahan haji yang sering 
terjadi. 

Di samping itu, pendapat atau hukum 
manasik yang dipakai merujuk kepada sumber- 
sumber yang terpercaya dan pendekatannya 
mengedapankan sisi kemudahan dan moderasi 
beragama dalam berpendapat. Sehingga hal 
tersebut dapat membantu dan memudahkan 
jemaah haji Indonesia --yang umumnya 
didominasi jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia 
dan perempuan-- dalam pelaksanaan ibadah 
hajinya, serta memberikan ruang buat para 
jemaah haji penyandang disabilitas. 


Saya berharap, buku Paket Manasik Haji 
dan Umrah yang telah disempurnakan ini 
bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah haji 
kepada seluruh jemaah haji Indonesia, semoga 
meraih predikat haji mabrur yang terwujud 
dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yakni 
semakin mengalami peningkatan dan perbaikan 
dalam segala hal, ditandai dengan memilik rasa 
kepedulian sosial yang tinggi dan membawa 
misi kedamaian bagi sesama umat manusia di 
muka bumi. 


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


3g Спой Qoumas 


KATA PENGANTAR 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, salawat serta salam semoga senantiasa 
terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW. 


Tahun 2023, Kementerian Agama RI telah 
mencanangkan sebagai Tahun Haji Ramah 
Lansia. Berbagai upaya dan mitigasi risiko 
layanan lansia telah dilakukan untuk 
merealisasikan target tersebut. Hal yang 
menjadi prioritas adalah bagaimana 
pelaksanaan ibadah haji, khususnya jemaah 
lansia, dapat terlayani dengan baik pada aspek 
ibadahnya sesuai tuntunan yang diajarkan 
Rasulullah SAW. Selain itu, beberapa 
permasalahan yang selama ini menjadi titik 
lemah dalam pelaksaan ibadah haji coba kita 
benahi 


vii 


Setiap tahun, Kementerian Agama 
melakukan pencetakan dan pendistribusian 
buku Paket Manasik Haji dan Umrah. Hal ini 
dimaksudkan agar jemaah dapat membaca dan 
mempelajari buku tersebut untuk mendapat 
pengetahuan, informasi dan manasik terkait 
pelaksanaan ibadah haji. Harapannya jemaah 
haji dapat memahami dan membekali dirinya 
serta memiliki kemandirian dalam pelaksanaan 
ibadah hajinya. Hal ini sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana 
dalam pasal 6 dinyatakan bahwa salah satu 
tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah 
mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 


Pada buku Paket Manasik Haji dan Umrah 
tahun 2023 ini, Tim Penyempurnaan 
melakukan beberapa perbaikan, 
penyempurnaan naskah dan referensi, 
pembahasan fikih dan manasik haji serta solusi 
permasalahan untuk jemaah haji lansia, risiko 
tinggi (risti), perempuan dan penyandang 
disabilitas. Di samping itu, tim juga melakukan 
update terkait kebijakan dan penambahan 


materi filosofi haji dan 
viii 


tempat-tempat bersejarah baik di Makkah 
maupun di Madinah serta penyempurnaan 
terhadap tanya jawab permasalahan haji dengan 
berkaca kepada permasalahan yang muncul 
pada operasional haji tahun 2022 atau tahun- 
tahun sebelumnya. 


Pendekatan pembahasan manasik yang 
muncul delam penyempurnaan buku Paket 
Manasik Haji dan Umrah kali ini adalah 
bagaimana jemaah diberikan pilihan-pilihan 
hukum serta argumentasi yang 
melatarbelakanginya. Dalam beberapa kasus, 
jemaah diarahkan untuk menempuh solusi 
hukum yang memberikan kemudahan, 
keringanan bagi lansia, risti, penyandang 
disabilitas dan manasik yang mengedapankan 
moderasi dalam beribadah sesuai dengan 
konteks dan kondisinya saat ini. Hal ini 
dimaksudkan agar jemaah haji khususnya 
jemaah risti, lansia, perempuan dan penyandang 
disabilitas dapat melaksanakan ibadah dengan 
khusyu” dan sesuai ketentuan tanpa mengurangi 
rasa kenyamanan dan keselamatannya. Dalam 
buku ini, pembahasan filosofi haji (hikmah 
haji) dilengkapi dan disempurnakan sehingga 


jemaah dapat menangkap pesan dari setiap 
rangkaian ibadah haji. Dengan begitu 
diharapkan jemaah dapat memaknai setiap 
langkah ibadah serta membawa perubahan 
mendasar pada akhlak dan perilakunya sepulang 
melaksanakan ibadah haji. 


Buku Paket Manasik Haji dan Umrah yang 
dicetak dan distribusikan pada tahun 2023 
terdiri dari: Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, 
Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah, 
serta Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi 
Lansia. Akhirnya kami menyampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam penyempurnaan dan 
penerbitan buku ini, Semoga Allah SWT 
mencatat dan membalas dalam timbangan amal 
kebaikan masing-masing. 


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 


DAFTAR ISI 


Sambutan Menteri Agama RI 
Kata Pengantar 
Daftar Isi . 


BABI 
PENDAHULUAN 


BAB II 

DOA DALAM PERJALANAN 

KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI .. 

A. Doa Sebelum Keluar Rumah... 

В. Doa Keluar Rumah ... 

C. Doa Setelah Duduk di Dalam Kendaraan/ 
Pesawai 

D. Doa Sewaktu Kendaraan/Pesawat 
Mulai Berjalan 

E. Doa Ketika Mendekati Tempat Tujuan 

F. Doa Ketika Tiba di Tempat Tujuan... 


BAB III 

NIAT IHRAM.. 
A. Niat Umrah 
B. Niat Haji 
С. Niat Haji Ifra 


~xi~ 


D. Niat Haji Oirai 15 

E. Niat Ihram dengan Isyitirat Bagi Jemaah Haji 
Lemah dan Sakit 

F. Doa Setelah Berihram...... 


BAB IV 
BACAAN TALBIYAH DAN SALAWAT........... 19 
A. Bacaan Talbiyah 
B. Bacaan Salawat 
C. Doa Sesudah Salawat.. 


BAB V 
DOA-DOA DI MAKKAH 
AL-MUKARRAMAH.... 
A. Doa Memasuki Kota Makkah. 
B. DoaMasuk Masjid: 

C. Doa Keluar Masji 

D. Doa Memasuki Masjidil Haram 
Ë 

É 


. Doa Ketika Melihat Ka'bah .... 
Doa Ketika Melintasi Maqam Ibrahim .......... 25 


BAB VI 
DOA THAWAF.... 
Doa Putaran Pertama.. 
Doa Putaran Kedua. 
Doa Putaran Ketiga.. 
. Doa Putaran Keempat 
Doa Putaran Kelima 


тос юр 


Doa Putaran Keenam...... 
. Doa Putaran Ketujuh 
Doa Sesudah Tawaf. 
Doa Setelah Salat Sunat di Belakang 
Maqam Ibrahim... 
J. Doa Ketika Minum Air Zamzam 
K. Doa Setelah Salat Sunat Multak 
di Hijir Ismail..... 


™ FE =m 


BAB VII 
DOA SA'I.. 
A. Doa Ketika Hendak Mendaki Bukit 
Şafa Sebelum Memulai Sa'i 
B. Doa di Atas Bukit Şafa Ketika 
Menghadap Ka'bah..... 
C. Doa Sa'i Perjalanan Pertama 
dari Safa ke Marwah .... 
D. Doa di Antara Dua Pilar Hijau/ 
Sepanjang Lampu Hijau. 
Doa Ketika Mendekati Bukit Marwai 
Doa Sa'i Perjalanan Kedua dari 
Marwah ke Safa ... 
G. Doa Di Antara Dua Pilar Hijau/ 
Sepanjang Lampu Hijau.. 
H. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa. 
Doa Sa'i Perjalanan Ketiga dari 
Safa ke Marwah ... 
J. Doa Di Antara Dua Pilar Hijau/ 


тт 


Sepanjang Lampu Hijau. 
Doa Ketika Mendekati Bukit Marwah .. 
Doa Sa'i Perjalanan Keempat Dari 
Marwah Ke Safa... 
M. Doa Di Antara Dua Pilar Hijau/ 
Sepanjang Lampu Hijau.. 
l. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa . 
. Doa Sa'i Perjalanan Kelima dari 
Safa ke Marwah .... 
P. Doa di Antara Dua Pilar 
Sepanjang Lampu Hijau. 
Q. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwai 
R. Doa Sa'i Perjalanan Keenam dari 
Marwah ke Safa ... 
S. Doa di Antara Dua Pilar 
Sepanjang Lampu Hijau. 
Т. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa . 
U. Doa Sa'i Perjalanan Ketujuh Dari Safa 
ke Marwah. 
V. Doa di Antara Dua Pilar 
Sepanjang Lampu Hijau. 
W. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwaı 
X. Doa Di Bukit Marwah Sesudah Sa'i.. 


BAB VIII 

DOA BERCUKUR (TAHALLUL)..... 

A. Doa Ketika Mencukur/ 
Menggunting Rambut (Tahallul). 


rx 


jau/ 


jau/ 


~xiv~ 


B. Doa Setelah Mencukur/ 
Menggunting RambutiTahallul) .... 


BAB IX 
DOA BERANGKAT DAN SELAMA 


. Doa Ketika Berangkat ke Arafal 
C. Bacaan Talbiyah dan Salawat dalam 
Perjalanan dan Selama di Arafah. 
D. Doa Ketika Masuk Arafah ...... 
E. Doa Ketika Melihat Jabal Rahmah 
F. Zikir dan Doa Wukuf di Arafal 


BAB X 

ZIKIR DAN DOA SELAMA 

DI MUZDALIFAH..... 

A. Bacaan Talbiyah dan Salawat Dalam 
Perjalanan dari Arafah dan Selama di 
Muzdalifah ... 

B. Doa Ketika Sampai di Muzdalifah.. 

C. Doa pada Batas Akhir Muzdalifah 


ВАВ ХІ 

DOA DAN ZIKIR SELAMA DI MINA.. 
А. Doa Ketika Tiba di Mina... 
B. Doa Ketika Melontar Jamrah 
C. Doa Setiap Kali Lontaran Batu Kerikil 


~xv~ 


pada Lontar Jamrah 129 
D. Doa Sesudah Melontar Jamrah Sughra (Ula), 


Wusta, dan Kubra (Agabah) asin 126 
E. Doa Bercukur (Tahallul) Setelah Melontar 

Jamrah... 131 
F. Bacaan Selama di Min 133 
BAB XII 
DOA TAWAF WADA’ 
A. Doa Tawaf Wada’. 135 
В. Doa Sesudah Tawaf Wada’... ... 139 
BAB XIII 
DOA ZIARAH DI MADINAH 
AL-MUNAWWARAH ... „. 142 
A. Doa Ketika Memasuki Kota Madinah 142 
B. Doa Ketika Memasuki Masjid Nabaı 142 
C. Doa Salam Ketika Berada di Sekitar 

Makam Rasulullah Saw... ... 144 
D. Doa Salam Ketika Berada di Sekitar 

Makam Abu Bakar Aş-Şiddiq Ra... ... 146 


E. Doa Salam Ketika Berada di Sekitar 
Makam Umar Bin Khattab RA. 148 
Doa Ketika di Raudah .. 148 
. Doa Salam Waktu Ziarah di Makam Baqi’. 154 
I. Doa Salam Kepada Usman Bin Affan Ra... 155 
Doa Salam Kepada Hamzah Bin Abdul 


LAM 


~xvi~ 


Muttalib Ra. dan Mus'ab Bin 'Umair Ra......156 
J. Doa Kepada Para Syuhada Perang Uhud... 157 
K. Doa Ketika Meninggalkan Kota 


Madinah/Doa Selesai Ziarah Wada'........... 158 


BAB XIV 

DOA KETIKA TIBA DI RUMAH/ 

KAMPUNG HALAMAN... » 161 
DAFTAR KITAB REFERENSI ..... „. 165 


~xvii~ 


BABI 
PENDAHULUAN 


Doa dan zikir yang tersaji dalam buku “Doa 
dan zikir, Manasik Haji dan Umrah” ini telah 
dilakukan takhrij, yaitu penelusuran hadis- 
hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan 
zikir dan doa-doa dalam ibadah haji dan 
umrah berdasarkan kitab-kitab hadis yang 
mu'tabar, yaitu kitab-kitab yang berisi 
kumpulan hadis yang dapat dipertang- 
gungjawabkan sebagai hujjah atau hadis- 
hadis yang sah untuk diamalkan. 


Kata “zikir” sendiri memiliki makna mengi- 
ngat Allah, termasuk bagian dari amalan 
ibadah haji dan umrah, yang dianjurkan 
untuk dibaca setiap jemaah haji secara terus 
menerus selama berhaji. Zikir memberikan 
daya dukung (support) dan motivasi yang 
kuat bagi setiap orang yang 
mengamalkannya untuk semakin mene- 
guhkan jiwa raga dan mata batinnya ber- 
tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 
SWT, kapan dan di mana pun berada. Ke- 


~ı ~ 


kuatan zikir tersebut mampu menggetarkan 
hati dan menciptakan suasana rasa takut 
kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman 
dalam OS. al-Hajj [22]:35, 


њайз 5 Ый êla; الله‎ xi 12) ój 
Lang 3 Tar СААЙ pala ù = 


оза MA) 


Artinya: 

(Yaitu) orang-orang yang apabila disebut 
nama Allah hati mereka bergetar, orang 
yang sabar atas apa yang menimpa mereka, 
dan orang yang melaksanakan salat dan 
orang yang menafkahkan sebagian rizki 
yang Kami karuniakan kepada mereka. 


Bentuk zikir yang sangat dianjurkan oleh 
Nabi SAW bagi jemaah haji adalah membaca 
Talbiyah sebagai syi'ar haji." 


Demikian pula kedudukan doa, yang mak- 
nanya meminta atau memohon kepada 


! HR. Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. nomor hadis: 
2923 Sahih 


~2~ 


Allah SWT, juga termasuk amalan utama 
haji. Agar doa yang dipanjatkan itu terkabul, 
maka perlu didahului dengan memuji Allah 
SWT, membaca salawat, dan bertaubat,? 
serta dibaca pada tempat yang mustajab, 
seperti Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, 
Mina, dan Masjid Nabawi. 


Bacaan doa yang utama adalah doa ma'tsur, 
yaitu doa yang diajarkan Nabi Muhammad 
SAW, yang sebagian telah tertulis dalam 
buku ini. Doa-doa ini tidak harus dihapal. 
Jemaah yang merasa buku ini masih kurang 
lengkap atau kesulitan memahami, boleh 
membaca buku-buku doa lainnya yang 
mudah dimengerti dan dipahami. Jemaah 
yang kesulitan membaca huruf arabnya, 
boleh membaca terjemahnya, bahkan 
boleh berdoa sesuai keinginan dengan 
bahasa sendiri. 


Setiap kali hendak berdoa, dianjurkan lebih 
dulu mengawali dengan membaca: 


? Imam al-Gazali. Ihya ‘Ulumuddin, 1/399-404 


~3~ 


GA Май Е) CI Al êr 


зл Шы lê Alas صل‎ АШ “ala 
Baa aka Ji 3 


Artinya: 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah berilah 
salawat dan salam kepada Nabi Muham- 
mad dan keluarganya. & 


3 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 298. Demikian pula 
ketika di akhir doa dianjurkan menutup dengan memuji 
Allah SWT dan membaca salawat kepada Nabi SAW. 


~a~ 


BAB II 
DOA DALAM PERJALANAN 
KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI 


A. Doa Sebelum Keluar Rumah 


Sebelum berangkat, jemaah haji disunatkan 
untuk salat 2 (dua) rakaat, dengan ke- 
tentuan: rakaat pertama setelah membaca 
surat al-Fatihah membaca surat al-Kafirun 
dan pada rakaat kedua setelah membaca 
surat al-Fatihah membaca surat al-Ikhlas. 
Kemudian setelah salam membaca doa: 


ag тель هَڌانيٰ‎ РЕ] A Хај 
baş Ay اجا‎ glia si 2 


e z ж» эе] "333 Ди 


"НА, At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 775. Sahih. Doa 
naik kendaraan. 


~5 ~ 


келү MA 8553 
Artinya: 
Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
petunjuk kepadaku dengan Islam dan 
memberi bimbingan kepadaku untuk me- 
nunaikan manasik hajiku di rumah-Nya dan 
mengerjakan umrah di tempat lambang- 
lambang (masya'ir) keagungan-Nya. 


Ya Allah, berilah salawat atas Nabi yang ti- 
dak bisa baca dan tulis (ummi) beserta 
keluarga dan para sahabatnya. 


Ya Allah, bersama-Mu aku bertebaran, 
kepada-Mu aku menghadap dan dengan- 
Mu aku berpegang teguh. 


Ya Allah, Engkau kepercayaanku dan 
harapanku, maka Ya Allah lindungilah aku 
dari sesuatu yang menyusahkan dan 
sesuatu yang tidak aku perlukan. 


Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa dan 
ampunilah dosaku serta hadapkanlah wa- 
jahku pada hal-hal yang baik kemanapun 


2 HR. Ibnu Sinni, nomor hadis: 495. 


~6~ 


aku menghadapkan”. 


B. Doa Keluar Rumah 


gm Sa nn rem? 


Artinya: 

Dengan nama Allah aku beriman kepada 
Allah. Dengan nama Allah aku hadapkan 
diriku kepada Allah. Dengan nama Allah aku 
berlindung kepada Allah. Dengan nama 
Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada 
daya upaya dan tiada kekuatan melainkan 
atas izin Allah yang Maha Luhur lagi Maha 
Agung. 


C. Doa Setelah Duduk di dalam Ken- 
daraan/Pesawat 


A الله‎ 1323 Lag ARI ОШАЙ الله‎ al 
da Aja Айай aS ÇAWIŞ эй 


3 HR. Abu Daud, nomor hadis: 5095. Şahih. Doa Nabi 
SAW ketika keluar rumah. 


~7~ 


Bi gak‏ مَطويتٌ Alaika dijay‏ وتغالي 
їз О Ше‏ اله О 2225 ажа‏ 
ао Osê од)‏ 


Artinya: 

Dengan Nama Allah Yang Maha Penguasa 
lagi Maha Pengasih. Tiada mengagungkan 
Allah sebagaimana semestinya, padahal 
bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari kiamat dan langit digulung de- 
ngan kekuasaan-Nya. Maha Suci dan Maha 
Tinggi Dia dari apa yang mereka perseku- 
tukan. Dengan Nama Allah di waktu be- 
rangkat dan berlabuh. Sesungguhnya 
Tuhanku benar-benar Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 


D. Doa Sewaktu Kendaraan/Pesawat 
Mulai Berjalan 


4 HR. At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 803, da'if, dan 
nomor hadis: 804, da'if, tanpa kata ar-rahman. Doa Nabi 
SAW ketika naik kendaraan. 


~g~ 


ren pk Т Í gaja „ха 8 
ЫШ لَمُنْقَلبُونَ.‎ 
Lag к 3 هذا‎ Û AA في‎ аш 
هذا‎ Су úi за ДШ, تزضى‎ La ja 
à a ARM шы Úe ш; 
أغؤذ‎ çê AI JAWI في‎ 4; ЖАЛ 
sa; «ШАЙ АДС). ШАШ 05 ya بك‎ 

5 áig ЈАЗУ ШАЙ في‎ а 


Artinya: 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Allah Maha Besar, 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha 
Suci Allah Yang telah menggerakkan untuk 
kami kendaraan ini padahal kami tiada 
kuasa menggerakkannya. Dan sesungguh- 
nya kepada Tuhan, kami pasti akan kembali. 
Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam 
perjalanan ini kebaikan dan takwa serta 
amal perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, 


$ HR. Muslim, nomor hadis: 1342 sahih. Kata al-waladi 
terdapat dalam riwayat Ibnu Balban. Sahih Ibnu Hibban, 
nomor hadis: 2696. Doa Nabi SAW ketika hendak bepergian 
dengan menaiki kendaraan. 


~o~ 


mudahkanlah perjalanan ini dan dekatkan- 
lah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah 
teman dalam bepergian dan pelindung 
terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya 
Allah, kami berlindung kepada-Mu dari 
kelelahan dalam bepergian, pemandangan 
yang menyedihkan, dan kepulangan yang 
menyusahkan dalam harta benda, keluarga, 
dan anak. 


E. Doa Ketika Mendekati Tempat 
Tujuan 


la ik j oa jI эз jA سأك مِنْ‎ 
êzê 

фа Wei; а Шуу АШ ИҢ 
ala CAŞ MAN إلى‎ USG ДА 
со ы! 


Artinya: 


Ya Allah, aku mohon yang terbaik dari bumi 


° HR. Ibnu Sinni, nomor hadis 527 doa Nabi SAW 
ketika mendekati tempat tujuan. 


~10 ~ 


ini dan segala kebaikan yang terhimpun di 
dalamnya dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukannya dan segala keburukan 
yang terhimpun di dalamnya. Ya Allah, 
berilah kami perlindungan, dan lindungilah 
kami dari wabahnya, buatlah kami dapat 
menyintai penduduknya dan penduduknya 
yang solih menyintai kami. 


Е. Doa Ketika Tiba di Tempat Tujuan 
tasik ча la kj ш A а цш 
23 052 ġa بك‎ 18215 ЦЫ) به‎ Sai 

Ааш) مَا‎ 225 ви 225 ЧЫ) 


Artinya: 

Ya Allah, aku memohon pada-Mu kebaikan 
negeri ini dan kebaikan penduduknya serta 
kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku 
berlindung pada-Mu dari kejahatan negeri 
ini dan kejahatan penduduknya. 


~n~ 


BAB III 
NIAT IHRAM 


A. Niat Umrah 
Artinya: 
Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 
berumrah. 
Atau membaca: 

«дыз بها لله‎ ёлу gai êa jî 
Artinya: 


Aku berniat umrah dengan berihram karena 
Allah Ta'ala. 


B. Niat Haji 


~13 ~ 


Artinya: 
Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 
berhaji. 


Atau: 


„laê à به‎ ју фай 
Artinya: 
“Aku niat haji dengan berihram karena Allah 
ta'ala.” 
С. Niat Haji Ifrad 
Artinya: 
Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 
berhaji. 
Atau membaca: 


„sla à به‎ AA бай ар 


~14 ~ 


Artinya: 
Aku niat haji dengan berihram karena Allah 
Ta'ala. 


D. Niat Haji Oiran 

Ahê 3 цш ай 
Artinya: 
Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya 
Allah untuk berhaji dan umrah. 
Atau membaca: 
й à بهمَا‎ лі ê WÎ з бай ési 
Artinya: 


Aku niat haji dan umrah, dengan berihram 
untuk haji dan umrah karena Allah. 


E. Niat Ihram Dengan Isytirat Bagi 
Jemaah Haji Lemah dan Sakit. 
1. Niat umrah dengan isytirat 


~15 ~ 


Guss êê бре ЫШ ай‏ حابس الهم 
Ha < ¿aà‏ 

Artinya: 

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 

berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh 

sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul 

ditempat aku terhalangitu. 


2. Niat haji dengan isytirat 


sadi حابن‎ Ginga д3 фа ЫШ, 
Çak Сз فمَحليٰ‎ 


Artinya: 


Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 
berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, 
yaAllah,makaakuakan ber-tahallulditempat 
aku terhalangitu. 


F. Doa Setelah Berihram 


SARI G3233 h3 ола Ма AI 
a AA Де 43258 siga 04 ba AA 


~16 ~ 


balai дуз aiii AA aê, ¿35 (AAN 


Artinya: 

Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tu- 
buh, dan seluruh anggota tubuhku dari 
semua yang Engkau haramkan bagi seorang 
yang sedang berihram, demi mengharapkan 
diri-Mu semata, wahai Tuhan pemelihara 
alam semesta. 


Doa Imam Ghazali setelah ihram: 


33 GAAS ч) ai asi š آللهم‎ 
a Sadis çale j. ¿G P 
T j i 


Artinya: 

Ya Allah, sungguh telah aku haramkan 
kepada-Mu dagingku, rambutku, darahku, 
ototku, akal pikiranku, tulangku, dan aku 
telah haramkan untuk diriku perempuan, 
wangi-wangian, dan pakaian yang berjahit 


! Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/327 


~7~ 


hanya mencari rida-Mu dan tempat kembali 
di akhirat nanti. 


Doa Imam an-Nawawi: 


Gong GAB eki DA di آللهم‎ 


P eais A 


Artinya: 
Ya Allah, karena Engkaulah aku ihramkan 
tubuhku, rambutku, kulitku dagingku, dan 
darahku. 


Doa Nabi Muhammad SAW setelah ihram 


зау; و‎ ka Ak) y ita PAT 
Artinya: 
Ya Allah, semoga menjadi haji yang tidak 


terdapat di dalamnya kesombongan dan 
rasa ingin dipuji dan dihormati. * 


2 Imam an-Nawawi, Al-Adzkar, hal. 283 
* HR. Ibnu Majah, 2890, shahih. Doa Nabi SAW sete- 
lah ihram. 


~18 ~ 


BAB IV 
BACAAN TALBIYAH DAN SALAWAT 


A. Bacaan Talbiyah 


II ай a ya У а.а ш ax 
لك“‎ а) ya у ala; ai Алаш) sadi 


Artinya: 

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku 
sambut  panggilan-Mu, аки sambut 
panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku sambut panggilan-Mu. segala puji, 
kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah 
milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. 


B. Bacaan Salawat 


Ji дез эшл ia على‎ kuş صل‎ gili 


ARA DU 


4 HR. Al-Bukhari, hadits nomor 1549, hadis shahih, 
lafal Talbiyah dari Nabi SAW. 


~19 ~ 


Artinya: 

Ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamat- 
an kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarganya. 


C. Doa Sesudah Salawat 


Ый, Kila ava, айй) ЫШ‏ بك من 
cê új‏ 


5 ХШ сіе 


Ао 6391 A ak 


Artinya: 

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon 
keridaan-Mu dan surga, kami berlindung 
pada-Mu dari murka-Mu dan siksa neraka. 
Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat serta 
hindarkanlah kami dari siksa neraka. & 


5 HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 6389. Hadis Sahih. Doa 
yang banyak dibaca oleh Nabi SAW. 


-20- 


BAB V 
DOA-DOA DI MAKKAH 
AL-MUKARRAMAH 


A. Doa Memasuki Kota Makkah 


AI لخمِيٰ‎ asah аці; daa KA الهم‎ 
е من‎ ¿als ДШ على‎ û وبشري‎ GAN 
Rig Gila) ба a (йк! dike Чай aga 

таеш 


Artinya: 

Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu 
dan tempat aman-Mu, maka hindarkanlah 
daging, darah, rambut, dan kulitku dari 
neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa- 
Mu pada hari Engkau membangkitkan 
kembali hamba-hamba-Mu, dan jadikanlah 
aku termasuk orang-orang yang selalu 
dekat dan taat kepada-Mu. 


1 Imam al-Ghazali. Ihya ‘Ulumuddin, 1/328. Doa ketika 
awal masuk di Tanah Haram sebelum gerbang Makkah. 


~a~ 


Doa Lainnya 
2 gia Ús Да بها‎ Uga О ДШ 


Artinya: 

Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kema- 
tian kami padanya sampai Engkau menge- 
luarkan kami daripadanya. 


B. Doa Masuk Masjid 


iu aa 


ka 


л ж) э) 
Шз) 


Gi 


Artinya: 


Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan 
bukakanlah pintu- pintu rahmat-Mu. 


2 HR. Ahmad. Al-Musnad, nomor hadis: 4778. Sahih. 
Doa Nabi SAW ketika memasuki Makkah al-Mukarramah. 

3 HR. At-Tirmidzi, 314, shahih. Doa Nabi SAW ketika 
masuk masjid. 


~22 ~ 


C. Doa Keluar Masjid 
باب فضيك“‎ ¿J NG 


Artinya: 
Ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu 
keutamaan-Mu. 


D. Doa Memasuki Masjidil Haram 


sê) а; эш 
ЗЕ тя) 35 aii 53; ыш, 
ayê (A М) =) SAY ألجلال‎ NG 
الله وَالْحَمْد له‎ ды 7.2 j لی‎ AA 
A Jaa) се АУЛ 9 55213 


4 HR. At-Tirmidzi, nomor hadits, 315 hasan. Doa Nabi 
SAW ketika keluar masjid. 

° HR. Al-Azragi, 348 shahih. Doa ‘Umar bin Khatthab 
RA. ketika melihat Baitullah. 

° Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329 

7 HR. At-Tirmidzi, 314, shahih. 


~23 ~ 


Artinya: 

Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan 
dari-Mulah datangnya keselamatan, 
hidupkanlah kami wahai Tuhan kami de- 
ngan keselamatan, dan tempatkanlah kami 
pada surga, negeri keselamatan. Maha 
banyak anugerah-Mu dan Maha Tinggi 
Engkau wahai Tuhan yang memiliki 
keagungatan dan kehormatan. Ya Allah 
ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah 
pintu-pintu rahmat-Mu. (Aku masuk masjid 
ini) dengan Nama Allah disertai segala puji 
bagi Allah, serta salawat dan salamat untuk 
Rasulullah SAW. 


E. Doa Ketika Melihat Ka'bah 


° HR. Al-Azragi, nomor hadis: 350. Mursal. Doa Nabi 
SAW sambil mengangkat kedua tangan ketika melihat 
Baitullah (Ka'bah). 


S24” 


Artinya: 

Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagu- 
ngan, kehormatan, dan wibawa pada Bait 
(Ka'bah) ini. Dan tambahkan pula pada 
orang-orang yang memuliakan, menga- 
gungkan, dan menghormatinya di antara 
mereka yang berhaji atau yang berumrah 
dengan kemuliaan, keagungan, kehormat- 
an, dan kebaikan. 


F. Doa Ketika Melintasi Magam Ibrahim 


CA BA gia 05% widi =) 
Jai ala aii da çl 19 Gia 
OS الْبَاطل‎ ó) الْبَاطل‎ G53 Gali EW 

ajê) 


Artinya: 
Ya Tuhanku, masukkan aku ketempat masuk 


° OS. Al-Isra [17]: 80-81. Doa dengan kedua ayat ini 
sebagaimana HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 2478. Sahih. Ini 
juga doa yang dibaca Nabi SAW ketika memasuki kota 
Makkah (pada peristiwa fathu Makkah), saat itu terdapat 
360 berhala disekitar Ka'bah, kemudian dihancurkan. 


~25 ~ 


yang benar, dan keluarkan (pula) aku 
ketempat keluar yang benar dan berikanlah 
kepadaku dari ѕіѕі-Ми kekuasaan yang 
dapat menolong (ku). Dan katakanlah, 
“kebenaran telah datang dan yang batil 
telah lenyap”. Sungguh yang batil itu pasti 
lenyap. 


~26~ 


BAB VI 
DOA THAWAF 


Bagi jemaah haji yang melaksanakan umrah, 
maka berhenti membaca talbiyah setibanya 
di Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Pada 
setiap awal putaran, Jemaah haji berdiri 
menghadap Hajar Aswad dengan seluruh 
badan atau miring (sebagian badan) atau 
menghadapkan muka saja sambil meng- 
angkat tangan dan membaca: 


بسْم الله Жз‏ 


Artinya: 
Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. 


Kemudian mengecup tangan kanan, lalu 
mulai bergerak dengan posisi Ka’bah di 
sebelah kiri. 


Selengkapnya doa di atas sebagai berikut: 


1 HR. At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 862. Sahih. 
Doa Nabi SAW ketika istilam (mengusap Hajar Aswad saat 
tawaf. 


~27 ~ 


IA Al LA على‎ li A الله‎ al 
эж Аз di A di êv 555. 5 
A ڪي‎ a5 jag Cg بالطًاغۇت‎ 
Жз BESI dji еШ д 9 ê) الله‎ oh 

2 alah 195 


Artinya: 

Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar atas 
segala petunjuk yang Allah berikan. Tidak 
ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Aku beriman kepada-Mu dan 
tidak percaya terhadap Tagut, Lata, Uza, 
dan segala yang disembah selain Allah, 
Sesungguhnya pelindungku adalah Allah 
yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) 
Dia melindungi orang-orang saleh. 


A. Doa Putaran Pertama 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
Rukun Yamani: 


2 HR. Al-Azragi, nomor hadis: 490. Da'if. Doa Umar bin 
Khattab RA. ketika istilam. 


~28 ~ 


ж 3 ANI AN; à ай A | سان‎ 


j Lê) Ai 6 у сазе 3; 
في‎ Ada ый ШШ, BANI Шш في‎ 
ul Aji “Aş «АЗ ra 
AN ба BAN Ам, 33019 şê 


3 HR. Al-Fakihi, nomor hadis: 575 dan HR. Al-Azragi, 
nomor hadis 31, da'if. Doa Nabi Adam AS. ketika tawaf. 

4 HR. Al-Baihagi. Sunan al-Kubra. Juz 5/128, nomor 
hadis: 9252. Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa 
sebelum melewati Hajar Aswad dan permulaan tawaf. 

5 HR. Al-Fakihi, nomor hadis: 269. Da'if. Doa Ibnu 
Abbas antara Hajar Aswad dan Magam Ibrahim. 

° Imam Syafi'i. A-Umm, 2/230. Doa ini dibaca Imam 
Syafi'i setelah rimal pada putaran keempat. 

7 HR. Abu Daud, nomor hadis: 5074. Sahih. Doa Nabi 
SAW ketika pagi dan sore hari. 


~29 ~ 


آللهم ka jli ale EN JA Bai A‏ وَالْعَفْو 
КЫ Ç‏ إلا & ар 28 34A j‏ لَه 


NER) gii uy iua ВЕТ] 


Artinya: 

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak 
ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, 
tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan 
tiada kemampuan (untuk menolak bahaya) 
kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha 
Mulia dan Maha Agung. 


Ya Allah, aku beriman kepada-Mu dan per- 
caya terhadap kitab-Mu dan mengikuti 
sunnah Nabi- Mu Muhammad SAW. 


Tuhanku, anugerahilah aku sifat hemat ter- 
hadap rezeki-Mu, berkatilah aku atas semua 
yang Engkau anugerahkan kepadaku dan 


8 HR. Al-Azragi, nomor hadis 407. Hasan. Doa Nabi 
SAW ketika tawaf sejajar dengan mihzab. 

° HR. At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 856. Da'if. 
Doa Ibnu Umar Ra. ketika tawaf. 


~ 3o ~ 


gantilah apa yang aku luput dari padanya 
dengan kebajikan dari-Mu. 


Ya Allah, jadikanlah tawaf ini sebagai iba- 
dah haji yang mabrur dan ibadah sa'i yang 
diterima dan dosa yang diampuni. 


Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, dan hapuskanlah apa yang engkau 
ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha 
Mengetahui apa yang kami sendiri tidak 
tahu. Sesungguhnya Engkau, Ya Allah Maha 
Mulia dan Maha Pemurah. 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kese- 
hatan di dunia dan akhirat. Aku memohon 
kepada-Mu ampunan dan kesehatan di 
dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan 
hartaku. 


Ya Allah, tutuplah segala aibku dan berilah 
kami kebahagiaan surga dan hindarkanlah 
dari siksa neraka. 


Ya Allah, aku memohon ketenangan ketika 


~a~ 


meninggal dan ampunan pada hari perhi- 
tungan. Tidak ada tuhan selain Allah, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan segala pujian ditangan-Nya segala ke- 
baikan. Dia Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.Ya Tuhan Каті, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan lindungilah kami dari azab neraka. 


Setiap kali sampai di Rukun Yamani mengu- 
sapnya. Kalau tidak mungkin, maka cukup 
mengangkat tangan sambil mengucap: 


بشم الله وال أ 


Artinya: 
Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


AA Юа] ДА) Аша ШШ اتتا فى‎ Û) 


— 32 ~ 


PAE) gks 5 


Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 

JG жеш УАЙ && Мый dais 
“halal يَارَبَ‎ 

Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 

bersama orang-orang yang berbuat baik, 

wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 


Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam. 


B. Doa Putaran Kedua 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 


"о HR. Abu Daud, nomor hadis: 1892. hasan. Doa Nabi 
SAW di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. 


~33 ~ 


Rukun Yamani: 


Фа азы Ing а аш هذا‎ Gl уш 
ба ألعَائذ بك‎ Alika 15 аш ФЇ 183 


Bir cz الهم‎ оа من‎ lê 
š ui aan 13 aste êi jÎ Ca 


Artinya: 

Ya Allah, sesungguhnya Bait ini rumah-Mu, 
tanah mulia ini tanah-Mu, negeri aman ini 
negeriMu, hamba ini hamba-Mu, anak dari 
hamba-Mu, dan tempat ini adalah tempat 
orang berlindung pada-Mu dari siksa nera- 
ka, Ya Allah dekatkanlah kami pada iman, 
dan biarkanlah ia menghias hati kami, dan 


11 Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa 
setelah melewati hajar Aswad. 

12 HR. Al-Hakim, nomor hadis: 1868. Sahih. Doa Nabi 
SAW ketika Perang Uhud, saat tentara kaum musyrik 
bercerai berai. 

13 HR. Ibnu Majah, nomor hadis: 3877. Sahih. Doa Nabi 
SAW ketika naik ke tempat tidur. 


— 3g 


tanamkanlah rasa benci pada diri kami pada 
perbuatan kufur, fasik, ma'siat, dan durhaka 
serta masukkan kami dalam golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya 
Allah lindungilah aku dari azab-Mu di hari 
Engkau kelak mebangkitkan hamba-hamba- 
Mu. Ya Allah, anugerahkan surga kepadaku 
tanpa hisab. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


ARA BAVÎ çêy Аша ШШ في‎ Ul U 
„Ай е ш; 

Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 


dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 
Aku jueu лузі Alai Шз; 
зам) ау 


Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 
wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Yang Menguasai seluruh 
alam. 


C. Doa Putaran Ketiga 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
Rukun Yamani: 


14 Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa dibaca 
dari rukun Hajar Aswad sampai rukun ‘Iraqi. Sebagian lafaz 
dari doa ini terdapat dalam HR. An-Nasa'i 5471 dha'if. 

15 Manasik al-Hajj wal-Umrah ‘Ala Mazahib al-Arba'ah, 
hal.11. 


~36~ 


16 GEA OA баз АЈ, 


Artinya: 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
syirik, keraguan, kekufuran, kemunafikan, 
perselisihan, buruk budi pekerti, dan aku 
berlindung dari fitnah keluarga, harta dan 
keturunan. 


Ya Allah, aku mohon kepadamu keridaan- 
Mu dan surga. Dan aku berlindung pada-Mu 
dari murka-Mu dan siksa neraka. 

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah kubur, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan dan 
derita kematian serta dari panasnya 
jahanam. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


ALA BSI 3) Kilas ШШ اتتا في‎ Û) 
„Ай cle 5; 


16 HR. An-Nasa'i, 5520, shahih doa Nabi dalam salat. 


~ 37 ~ 


Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 


SEL KL Ji © HA Шай; 
KAA =з 


Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 
wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam 


D. Doa Putaran Keempat 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
Rukun Yamani: 


ал зш; Nagan ús Akal agi 
Ú diig 283 SESI Ш 1238 ШУ) 


~ 38 ~ 


с ш; ADA BAT في‎ wi 


AjU ij AI) في‎ a aleg 17 pE 


айш ш ai "е а al Ке бл 


Artinya: 
Ya Allah, karuniakanlah haji yang mabrur, 
sa'i yang diterima, dosa yang diampuni. 


17 Imam Syafi'i. Al-Umm, 2/230. Doa yang sangat 
disukai dan dibaca Imam Syafi'i pada putaran tawaf setelah 
rimal. 

18 Manasik al-Hajj wa al- Umrah, hal,11. 

19 HR. Al-Hakim, nomor hadis 1925. Sahih. Doa Nabi 
SAW. 

2° HR. At-Tirmizi, nomor hadis: 479. 

2 HR. Al-Fakihi, nomor hadis: 269. Da'if. Doa Ibnu 
Abbas antara Rukum Yamani dan Magam Ibrahim. 


~39 ~ 


Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. 


Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah 
kami dari siksa neraka. Wahai Zat Yang 
Maha Mengetahui segala sesuatu dalam 
dada keluarkanlah kami dari kegelapan 
menuju cahaya terang. 


Ya Allah, aku mohon pada-MU segala yang 
menentukan rahmat-Mu dan segala yang 
mendatangkan ampunan-MU, serta selamat 
dari segala dosa dan keberuntungan 
dengan mendapat berbagai kebaikan, dan 
surga, serta terhindar dari siksa neraka. 


Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar 
tidak membiarkan dosa kecuali Engkau 
ampuni, tidak ada satu kepedihan kecuali 
Engkau lapangkan, dan tidak ada 
kebutuhan yang engkau ridhai kecuali 


“40” 


Engkau penuhi, Wahai Tuhan Yang Maha 
Kasih. 


Tuhanku puaskanlah aku dengan anugerah 
yang telah Engkau berikan, berkatilah 
semua yang telah Engkau anugerahkan dan 
gantilah segala yang hilang dariku dengan 
kebaikan dari-Mu. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


Aa SAY Çêj Аша ШШ АШ] Us 
Ай ех Е] 


Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 


SEL jey Ji ta Aij Шы; 
الْعَالَميْنَ.‎ u 


~4 ~ 


Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 
wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam. 


E. Doa Putaran Kelima 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
Rukun Yamani: 


ala 9) Je Y ай daje дм š si ШШ 
4 a „Ка x بگاس‎ чау йй 
д} ш 2 ia КЕДЕ 
Ке ais г 
о уз da بك‎ 3\3. saling اله عليه‎ ka 
айд Бш мз dije Aa Sasa 


Ја 8 Jê дл GA оў Lag JAN Ga 4 


22 Imam al-Ghazali. Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa 
dibaca saat berada sejajar dengan talang mas. 


~ 42 ~ 


зуд 


Artinya: 

Ya Allah, lindungilah kami di bawah nau- 
ngan singgasana-Mu pada hari yang tidak 
ada naungan selain naungan-Mu dan tidak 
ada yang kekal kecuali Zat-Mu. 


Ya Allah, berilah aku minuman dari telaga 
Nabi Muhammad SAW dengan suatu mi- 
numan yang sesudah itu aku tidak akan 
haus untuk selamanya. 


Ya Allah, aku mohon pada-Mu kebaikan 
yang dimohonkan oleh Nabi-Mu Muham- 
mad SAW dan aku berlindung pada-Mu dari 
kejahatan yang dimintakan perlindungan 
oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. 


Ya Allah, aku mohon pada-Mu surga serta 
nikmatnya dan apapun yang dapat mende- 
katkan aku kepadanya, baik ucapan maupun 
amal perbuatan dan aku berlindung pada- 


23 HR. Ahmad, nomor hadis: 24900. Sahih. Nabi SAW 
mengajarkan doa ini kepada Aisyah RA. 


~ 43 ~ 


Mu dari neraka serta apapun yang 
mendekatkan aku kepadanya baik ucapan 
atau pun amal perbuatan, dan aku mohon 
pada-Mu agar menjadikan semua takdirku 
dengan takdir yang baik. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


ALA BAWÎ َفي‎ Аша ШШ في‎ Ш Ш) 
„А е Uê j 

Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 


dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 


збу беш луі < igi ai 
‚фейз Çik 


Artinya: 
Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 


~ 44A ~ 


wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam. 


F. Doa Putaran Keenam 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
Rukun Yamani: 


Aa Aka 
бте те 


e 
as дй да çal АШ Де ЖҮ 
êdî з 25. 55319 ШШШ АЗА ¿3391 АДЫ) 


24 Manasik al-Hajj wal- Umrah, hal. 13. 
25 Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa ketika 
melintas magam Ibrahim. 


~ 45 ~ 


diê lê ый cad Ше ãi Ha йу 
عني.‎ 


Artinya: 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau mempunyai 
hak kepadaku banyak sekali dalam 
hubunganku dengan Engkau dan Engkau 
juga mempunyai hak banyak sekali dalam 
hubunganku dengan makhluk-Mu. 


Ya Allah, apa yang menjadi hak-Mu kepa- 
daku, maka ampunilah diriku dan apa saja 
yang menjadi hak-Mu kepada makhluk-Mu, 
maka tanggunglah dariku. Cukupkanlah aku 
dengan rezeki-Mu yang halal, terhindar dari 
yang haram, dengan taat kepada-Mu, 
terhindar dari kemaksiatan dan dengan 
anugerah-Mu terhindar dari pada meng- 
harapkan dari orang lain selain kepada-Mu, 
Wahai Tuhan Yang Maha Pengampun. 


Ya Allah, sesungguhnya rumah-Mu (Bai- 
tullah) ini Agung, Zat-Mu pun Mulia. 


Ya Allah, hindarkanlah aku dari api neraka 


2е Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 13. 


~ 46~ 


dan godaan setan yang terkutuk, dan ha- 
ramkanlah dagingku, darahku atas api nera- 
ka dan selamatkanlah aku dari dahsyatnya 
hari kiamat dan cukupkanlah aku dari pen- 
deritaan dunia dan akhirat. Engkau Maha 
Penyabar, Maha Pemurah, Maha Agung 
yang sangat suka memberi ampun, maka 
ampunilah aku. 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


AWA КАЙ çêy Kia ЫШ في‎ ш) 
„Ай cle @; 


Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 
Aku jueu JIN Kiai Шз; 
іам) ау 


~ ат ~ 


Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 
wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam. 


G. Doa Putaran Ketujuh 


Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai 
rukun Yamani: 


Waka Цуу Salê Шш) ali الهم‎ 
UË; Gb Yaj шалу 3 ЫШ Ше; 
> ev lA yal 455 jasa шш; Ia 


Pa ajali Ale AN аЙ ÇA ke 
Ga EWITÎ CEN ЕЕ 28_ LL Sis 
ж eh SAS н BE) 


gij 
a Ê Gl, с}; 


2 Du'a Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal.15 
22 HR. Al-Azragi, nomor hadis: 407. Hasan. Doa Nabi 
SAW ketika tawaf sejajar dengan Mihzab. 


~ 48 ~ 


УП 


Artinya: 

Ya Allah, aku mohon pada-Mu iman yang 
sempurna, keyakinan yang benar, ilmu yang 
bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang 
halal dan baik, hati yang khusyu’, lidah yang 
selalu berzikir, taubat yang ѕетигпі- 
murninya dan taubat sebelum mati, 
ampunan dan rahmat sesudah mati. 


Ya Allah aku mohon kepadamu ketenangan 
ketika mati dan ampunan ketika hisab, serta 
keberuntungan dengan memperoleh surga 
dan terhindar dari neraka dengan kasih 
sayang-Mu. 


Wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Maha 
Pengampun. Tuhanku, tambahan ilmu 
pengetahuan dan gabungkan aku ke dalam 
golongan orang-orang yang saleh, berkat 
rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. 


**Du'a Manasik al-Hajj wal- Umrah hal.15. 


~ 49 ~ 


Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 
membaca: 


AZA BAVÎ êş ûna УШ ٿا في‎ Ú 
„АШ olie 03 


Artinya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Dapat ditambahkan: 


Au еш JW & Aisi daig 
alali 230 


Artinya: 

Dan masukkanlah kami ke dalam surga 
bersama orang-orang yang berbuat baik, 
wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha 
Pengampun, dan Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam. 


~ 50 ~ 


H. Doa Sesudah Tawaf 


Setelah selesai 7 (tujuh) kali putaran, 
jemaah bergeser sedikit ke kanan dari arah 
sudut Hajar Aswad, lalu menghadap bagian 
dinding Ka'bah antara sudut Hajar Aswad 
dan Pintu Ka'bah yang disebut Multazam. 
Multazam adalah tempat yang mustajab 
untuk berdoa. Jemaah dapat berdoa sesuai 
keinginan, baik dengan mengikuti doa yang 
dituntukan Rasulullah SAW maupun dengan 
menggunakan bahasa sendiri. Doa yang 
dianjurkan Rasulullah SAW adalah: 


Bi Şale шу qud 9 
зы gi TA alis gi z 
لن‎ a del A taa 
amia 
آغتق‎ Ganî asal ¿ou Ш 


20 HR. Al-Azragi 27, hasan. Doa Nabi Adam di 
Multazam setelah tawaf. 


Gê Ш 


~ 5ı ~ 


NG NG ë us PF 3 ш rar РЕР 3 шу 


وَألعَطاءِ 

кү 
чё) ШШ 

сауа 


к 


Papa ap: irê nyi 


ÇA ai GAN al; aa 2843 
34 ¿a| А) 


Artinya: 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui 
rahasiaku dan apa yang aku tampakkan, 
maka terimalah alasanku. Engkau menge- 


31 Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal.17. 

32 HR. Ahmad. A-Musnad, nomor hadis: 17560. Sahih. 
Doa Nabi SAW. 

3 Manasik al-Hajj wa al- Umrah, hal.17 

3% HR. Al-Hakim, nomor hadis: 1911. Sahib. Doa 
permohonan Nabi SAW kepada Allah SWT. 


— 52 ~ 


tahui apa yang ada dalam jiwaku dan apa 
yang ada padaku, maka ampunilah dosa- 
dosaku. Engkau mengetahui hajatku, maka 
penuhilah permohonanku. 


Ya Allah, aku mohon kepada-Mu iman yang 
melekat di hatiku dan keyakinan yang 
benar, sehingga aku mengetahui, bahwa 
tiada yang menimpaku kecuali apa yang 
sudah Engkau takdirkan untukku dan rida 
dengan apa saja yang telah Engkau 
tetapkan atas diriku. 


Ya Allah, Tuhan yang memelihara Rumah 
Tua ini, bebaskanlah tengkuk kami, bapak 
dan ibu kami, saudara-saudara dan anak- 
anak kami dari siksa neraka, wahai Tuhan 
yang banyak pemberian-Nya, yang memiliki 
keutamaan, kemuliaan, kelebihan, anuge- 
rah, pemberian dan kebaikan. 


Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap 
urusan kami dan jauhkanlah kami dari 
kehinaan dunia dan siksa di akhirat. 


Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak 
dari hamba-Mu, tegak berdiri merapat di 
bawah pintu Ka'bah-Mu, menundukkan 


~53 ~ 


diri di hadapan-Mu sambil mengha- 
rapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, 
serta takut akan siksa-Mu. Wahai Tuhan 
pemilik kebaikan abadi, aku mohon pada- 
Mu agar Engkau meninggikan namaku, 
menghapuskan dosaku, memperbaiki 
segala urusanku, membersihkan hatiku, 
melindungi kemaluanku, memberi 
cahaya terang dalam kuburku, mengam- 
puni dosaku, aku mohon pada-Mu 
martabat yang tinggi di dalam surga. 
Amin. 


I. Doa Setelah Salat Sunat di Belakang 
Maqam Ibrahim 


Salat sunat tawaf dilakukan di belakang 
Maqam Ibrahim AS. Bila tidak memungkin- 
kan, dapat dilakukan di mana saja, di dalam 
Masjidil Haram. Adapun cara pelaksanaan 
salat tersebut, setelah membaca al-Fatihah 
pada rakaat pertama, membaca Surat al- 
Kafirun. Pada rakaat kedua setelah 
membaca al-Fatihah, membaca Surat al- 
Ikhlas. 


~54 ~ 


Sesudah salat dianjurkan membaca doa 
berikut: 


dile Gas ajung Tî 
m إلى‎ гае к 


p gh في‎ уау а 
Aji Walah (zali; шы Ду 


3 Al-Ghazali. Ihya ‘Ulumuddin, 1/330. Doa sesudah 
salat tawaf dua rakaat. Hadits yang digunakan al-Ghazali di 
atas masuk dalam kualitas hadits mungkar. 

% HR. Al-Baihaqi. Ad-Da'awat al-Kabir, hal. 352 nomor 
hadis: 262. Al-Maktabah asy-Syamilah Doa Nabi Adam AS 
setelah salat tawaf, beliau berdoa dengan menghadap 
pintu Ka'bah. 


~ 55 ~ 


299 Ча zî шш И 


а ê 


М 
us 


Artinya: 

Ya Allah mudahkanlah bagiku suatu kemu- 
dahan dan jauhkanlah aku dari kesulitan, 
ampunilah aku di akhirat dan di dunia, jaga- 
lah aku dengan segala kelembutan-Mu se- 
hingga aku tidak melakukan maksiat kepada- 
Mu, bantulah aku untuk taat kepada-Mu de- 
ngan taufik-Mu, jauhkanlah aku dari maksiat 
kepada-Mu dan jadikanlah aku bagian dari 
orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai 
malaikat-Mu, Rasul-rasul-Mu, dan mencintai 
hamba-hamba-Mu yang saleh. 


Ya Allah sebagaimana Engkau memberi 


з? Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 20. 

** HR. Ahmad, А/-Миѕпаа, nomor hadits,15431 shahih. 
Doa Nabi SAW pada perang Uhud ketika orang musyrik 
bercerai berai. 


~ 56~ 


hidayah kepadaku menuju Islam, maka te- 
tapkanlah aku pada Islam dengan segala 
kelembutan-Mu dan kekuasaan-Mu dan 
mampukanlah aku untuk taat kepada-Mu 
dan Rasul-Mu. serta selamatkanlah daku 
dari segala fitnah yang menyesatkan. 


Ya Allah, aku mohon kepadaMu iman yang 
tetap melekat di hatiku, keyakinan yang 
sungguh-sungguh sehingga aku dapat 
mengetahui bahwa tiada suatu yang menim- 
paku selain apa yang Engkau tetapkan. 
Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang 
Engkau bagikan padaku. 


Ya Allah, Engkau adalah pelindungku di dunia 
dan di akhirat. Aku mohon wafatkanlah aku 
dalam keadaan muslim dan gabungkanlah 
aku ke dalam orang-orang yang saleh. 


Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat 
kami ini suatu dosa pun kecuali Engkau 
ampunkan, tiada suatu kesedihan hati kecuali 
Engkau lapangkan, tiada suatu hajat 
keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudah- 
kan, maka mudahkanlah segenap urusan kami 
dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati 


~ 57~ 


kami dan tutuplah semua amal perbuatan 
kami dengan amal yang saleh. 

Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan 
muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan 
muslim, dan masukkanlah kami ke dalam 
golongan orang-orang yang saleh tanpa 
kenistaan dan fitnah. 


J. Doa Ketika Minum Air Zamzam 


Setelah selesai salat sunat tawaf 2 (dua 
raka'at) disunatkan minum air zamzam yang 
tersedia di galon-galon di dalam masjid 
atau di kran air zamzam, dan berdoa: 


кы» új маш uie айй إلى‎ SMB 
padi ч ADA у tag ڌا‎ US Ga و‎ 
40 Gan jl 


39 HR. Dar al-Outhni, 2712. Dha'if, doa Ibnu ‘Abbas 
ketika minum air Zamzam, menurut al-Hakim, nomor hadis 
1739, hadits ini shahih. 

“ Manasik al-Hajj wal-Umrah, bal.18 


~ 58 ~ 


Artinya: 

Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu penge- 
tahuan yang bermanfaat, rizgi yang luas 
dan kesembuhan dari segala penyakit dan 
kepedihan dengan rahmat-Mu ya Allah 
Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap 
yang pengasi 


K. Doa Setelah Salat Sunat Multak di Hijir 
Ismail 


Sin لن فاه‎ йч уду لك‎ йу СР 
бл, ай A Mei إلا‎ ый 
аё, айза) аце به‎ dÎ лд 


41 HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 6306. sahih. Doa Nabi 
SAW yang dibaca pada waktu pagi dan sore disebut juga 
sayyid akistighfar. 

** Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 21 


~ 59 ~ 


Artinya: 

Ya Allah Engkaulah Pemeliharaku. Tiada Tuhan 
selain Engkau yang telah menciptakan aku. Aku 
adalah hamba-Mu dan aku terikat pada janji 
dan ajaran-Mu sekuat kemampuanku. Aku 
berlindung pada-Mu dari keburukan yang telah 
Aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat dari- 
Mu, dan aku mengakui dosaku pada-Mu, maka 
ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa selain Engkau. 


Ya Allah, aku mohon pada-Mu, kebaikan 
yang dimohonkan oleh hamba-hamba-Mu 
yang saleh. Dan aku berlindung pada-Mu 
dari kejahatan yang dimintakan perlindung- 
an oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. & 


~ 60 ~ 


BAB VII 


DOA SA'I 
A. Doa Ketika Hendak Mendaki Bukit Safa 
Sebelum Memulai Sa'i 
ша. Азор بسْم الله الرّخمن ن‎ 


і б> баё ûl уйа бл ПУЛ 
56 ey dêk di ш, ag 
IS Lag Sa jsui a da ёш 
dı Ai jang الله به‎ 


Artinya: 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa 
dan Marwah merupakan sebagian syiar 
(agama) Allah. Maka barang siapa ber- 
ibadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i 
antara keduanya. Dan barang siapa dengan 


! HR. Muslim, nomor hadis: 1218. Sahih. Nabi SAW 
membaca ayat ini (OS. A-Baqarah[2]:158) ketika mendekati 
bukit safa 


~ 6~ 


kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka 
Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. 


Aku memulai sa'i dengan apa yang Allah 
dan Rasul-Nya memulai. 


B. Doa di Atas Bukit Safa Ketika 
Menghadap Ka'bah 


KS. Май 55 asli жм ЕТ 
Ау 2 Nu على‎ Š iaai USA La (lê 
Шай Ai; Aka Ai LAI an EN 534) إلا الله‎ 


хез Mêj Jali Okê ¿ على كَل د‎ 35 
إلا الله‎ АЈЫ 35355 GAN ajag êsê 


25815 СШ А Ghalia 20 % KANG 
رب العالمين.“‎ & Аай) ó 32881 


2 Imam an-Nawawi, Al-Adzkar, hal. 289. 

3 HR. Muslim, 1218, shahih, bacaan Nabi setelah tiba 
di atas bukit Shafa dengan menghadap kiblat. 

4 Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/331. Doa ketika 
di bukit shafa sambil menghadap ke Ka'bah 


~ 62~ 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah 
Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan- 
Nya kepada kami, segala puji bagi Allah 
atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya 
kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Bagi-Nya kerajaan dan pujian, Dia berkuasa 
atas segala sesuatu. Dia telah menepati 
janji-Nya, menolong hamba-Nya dan meng- 
alahkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak 
ada Tuhan selain Allah dan kami tidak 
menyembah kecuali kepada-Nya dengan 
memurnikan kepatuhan semata kepada-Nya 
walaupun orang-orang kafir membenci. dan 
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. 


C. Doa Sa'i Perjalanan Pertama dari Safa 
ke Marwah 


у Š) آله‎ «êi آله‎ эй آله‎ йй 
anang الله ألعَظيْم‎ ашы 134 à Шай 
Ai SMG JAN ag Akal; 534 ai glî 


~ 63 ~ 


Jadi sang الله‎ SAY Sala Sul А; 
AŞ GAY ARI sae > Mê 5 


съ З يي ويميت‎ 
4313 1 دا بيده‎ Yg ê jA 9 alê 
° قدي‎ pipa US spa 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar, Allah Maha Besar, dengan se- 
gala kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah 
dengan segala pujian yang banyak. Maha 
Suci Allah Yang Maha Agung dengan pujian- 
Nya, Yang Maha Mulia di waktu pagi dan 
petang. Dan pada sebagian malam, bersu- 
jud dan bertasbihlah pada-Nya sepanjang 
malam. Tidak ada Tuhan selain Allah yang 
Maha Esa yang menepati janji-Nya, mem- 
bela hamba-Nya dan mengalahkan sendiri 
musuh-musuh-Nya, tidak ada apapun 
sebelum-Nya dan tidak ada sesuatu pun 
sesudah-Nya. Dialah yang menghidupkan 
dan mematikan, Dia Hidup kekal tiada mati 
dan tiada musnah untuk selama-lamanya. 


$ Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 25. 
~ бд ~ 


Hanya di tangan-Nyalah terletak kebajikan 
dan kepada-Nyalah tempat kembali dan 
hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


D. Doa di Antara Dua Pilar Hijau/ 
Sepanjang Lampu Hijau 


күтүлүү сүү. 
шз في‎ ш щу? КАМ) ألأعز‎ edi аў аў 
8 АШ се Ца; Аша BAYI Çêj Аа 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan 
dan bermurah hatilah serta hapuslah apa 
yang Engkau ketahui. Sungguh Engkau tahu 
apa yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah 


° Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/331. Menurut 
al-Ghazali, doa ini dibaca ketika turun memulai sa'i. 

7 HR. At-Thabrani, Ad-Du'a, 870 shahih. Doa Sa'i yang 
dibaca Nabi SAW ketika melintasi dua pilar hijau, yang 
sekarang ditandai dengan lampu hijau. 

* Imam an-Nawawi, A-Adzkar, hal. 289. Imam an- 
Nawawi menambahkan doa ini. 


~ 65 ~ 


ampuni dan sayangilah (kami), Sesungguh- 
nya Engkau adalah Allah Maha Mulia dan 
Maha Pemurah. Ya Tuhan kami berikanlah 
kami kebaikan di dunia dan akhirat dan 
lindungilah kami dari azab api neraka. 


E. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwah 


ба й А êk 532215 الصا‎ Š 
csk; Hi 45 с Şê أواغتَمَرَ‎ Ga 
° ليم‎ за الله‎ Gê 123 рЫ daş Laga 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah 
merupakan sebagian syiar (agama) Allah. 
Maka barang siapa beribadah haji ke 
Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa 
baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. 
Dan barang siapa dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan maka Allah Maha 
Mensyukuri, Maha Mengetahui. 


° OS. Al-Baqarah (2):58. 
~ 66~ 


F. Doa Sa'i Perjalanan Kedua dari 
Marwah ke Safa 


ah g s) Аз آله كبر‎ ai ùi 
A Шай gy 1012229 4) 
сё 205 А д8 ds 45 i kal 
553 ОШ óa çala А ö& Муг 

EREE Ай Mata 


Manasik al-Hajj wal- Umrah, hal. 27. 

1 QS. AHsra' [17]: 111. HR. Ibnu Sinni, nomor hadits, 
645, dha'if. Doa dari Nabi SAW untuk menghilangkan 
bahaya dan sakit. 

12 Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 27. 

13 OS. Ali ‘Imran [3]:193-194. 

14 OS. Al-Mumtahanah [60]:4. 


~67 ~ 


BAN olah Ойу сый WANGAN 
3%) di) Ш) ii GR Sê UG 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala 
pujian. Tidak ada Tuhan selain Allah yang 
Maha Esa, tumpuan segala maksud dan 
tujuan, “dan katakanlah, segala puji bagi 
Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak 
(pula) mempunyai sekutu dalam 
kerajaannya dan Dia tidak memerlukan 
penolong dari kehinaan dan agungkanlah 
Dia seagung-agungnya,” 


Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah 
berfirman dalam Qur'an:  “Berdo'alah 
kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu,” Sekarang kami mohon kepada-Mu 
wahai Tuhan kami, ampunilah kami seperti 
halnya Engkau telah janjikan kepada kami, 


15 QS. Al-Hasyr (59110. Secara keseluruhan doa 
perjalanan kedua ini diambil dari Manasik al-Hajj wal- 
“Umrah, hal. 27 


~ 68 ~ 


sesungguhnya Engkau tidak memungkiri 
janji. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami 
mendengar orang yang menyeru kepada 
iman, (yaitu), “Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu”, maka kami pun beriman. Ya 
Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan 
hapuskanlah  kesalahan-kesalahan kami, 
dan matikanlah kami kami beserta orang 
berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa 
yang telah Engkau janjikan kepada kami 
melalui Rasul-rasul-Mu. Dan Janganlah 
Engkau hinakan kami pada hari kiamat. 
Sungguh, Engkau tidak mengingkari janji.” 
“Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami 
bertawakkal dan hanya kepada Engkau 
kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah 
kami kembali.” 


“Ya Tuhan kami ampunilah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah beriman 
lebih dahulu dari kami, dan janganlah 
Engkau tanamkan kedengkian dalam hati 
kami terhadap orang-orang yang beriman. 
Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha 
Penyantun, Maha Penyayang,” 


~ 6 ~ 


G. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


Ыш аш ЧҮ, Ai Š 
AN о Шз ADA BAYI д) 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah ampu- 
nilah dan kasihanilah kami. Sesungguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan 
di dunia dan akhiratdan lindungilah kami 
dari azab api neraka. 


H. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa 
& 05 الله‎ а من‎ Айз itali ój 


~7zo~ 


сз Sê е] дш 
Фе ЖО الله‎ Sl IS ê las баз Lagu 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


I. Doa Sa'i Perjalanan Ketiga dari Safa ke 
Marwah 


Sami لله‎ 4) ÀW Ssi Ai 
شي‎ US على‎ ê لا‎ зурш ый 
کله‎ ха ба Ф) (ДШ 465 
Е Ш وَمَا‎ Ala Sakka 455 Аы 
455 عاجله‎ ak 223 ба بك‎ 3813 


16 Manasik al-Hajj wal- Umrah, hal.29. 


~n~ 


ай Дш alei Al Lag Aa Фард 
5 بك‎ 35013 Ak, ake akı La А Ha 
“| С Ш dêyî; dijê عاذ به‎ La 
itis das jl dš ba ЧЫ! әй Lag Мы} 
нле зҮ Гү : 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Hanya bagi Allah semua puji- 
an. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya terang 
bagi kami, ampunilah kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya 
Allah. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu 
segala kebaikan di dunia dan akhirat baik 
yang aku ketahui maupun yang tidak aku 
ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari segala keburukan di dunia dan akhirat, 


17 HR. Ibnu Majah, 3846, shahih, doa yang diajarkan 
Nabi kepada 'Aisyah RA. 
18 Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 29. 


~n~ 


baik yang aku ketahui maupun tidak aku 
ketahui. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ke- 
baikan yang diminta oleh hamba-Mu dan 
Nabi-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang dimintakan 
perlindungan oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu, 


Ya Allah, aku mohon pada-Mu surga serta 
nikmatnya dan apapun yang dapat mende- 
katkan aku kepadanya, baik ucapan maupun 
amal perbuatan dan aku berlindung pada- 
Mu dari neraka serta apapun yang 
mendekatkan aku kepadanya baik ucapan 
atau pun amal perbuatan, dan aku mohon 
kepada Engkau agar menjadikan semua 
ketetapan-Mu untukku ketetapan yang baik. 


Aku mohon ampunan atas dosaku serta aku 
mohon rahmat-Mu wahai Tuhan Yang Maha 
Pengasih dari segala yang pengasih. 


J. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


Ше j jn j 225 dêl j ASO اغفز‎ з) 


— 73 ~ 


5 اغفز‎ ab кач нса 
ii في‎ ш 40 Жз عر‎ 
ASI olie Û; 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah ampu- 
nilah dan kasihinilah kami. Sesunguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan 
di dunia dan akhirat dan lindungilah kami 
dari azab api neraka. 


K. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwah 


zal él‏ 55005 من дез‏ لر اله فقن ع 
Egi ыў‏ فلا Sha д 4 aie cu‏ 
ûl dê 123 g 3 Šaj Laga‏ لله SLA‏ اکر „Alê‏ 


~74~ 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


L. Doa Sa'i Perjalanan Keempat dari 
Marwah ke Safa 


Ahi Sai 4; 
ба é, 215 Ali La ША 
dij Abas La 0 Ha é 


эы a) ай‏ اله 
RÊT ê‏ 


sê sii Gila К di A 3 «орай 

GARA كَمَا‎ aki ¿3 ARA Су] 
erka وان‎ де çi zê lê EY û 
da Аз نورا‎ сей A (0 баз ДШ 


19 Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 31. 


~ 75~ 


[VE gya cê 55 ga êj Lagi 
(E дез نورا‎ 02 bas оя 58 bas 
Isi 3 оз bas 125 عن شمَالِيٰ‎ lagi 
نورا‎ сей çê dêla Nasi çêlê bas 
за لي‎ ta К ШУКР #215 
ЕТЕТ ba بك‎ SENI ga (А Oa 
сі ш „ХА 4%; AN йз; pita 
> i ê = Û > ба él 3 
22 bas JÄI في‎ gh la 
gA, ЖШ сн 22 баз 
ш etil & dê Ú Ф 
22 4) ца GA ашу u ада 
Artinya: 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ya 


Allah, Tuhanku, aku mohon pada-Mu dari 
kebaikan yang Engkau tahu dan berlindung 


20 HR. Muslim, nomor hadis: 7635189. Sahih. Doa Nabi 
SAW setelah bangun malam dan berwudu. 

2! HR. Al-Baihaqi, Sunan Kubra hadis nomor 9475 da'if. 
Doa Nabi SAW di Arafah, petikan ini dari sebagian doanya. 

2 Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 32. 


~ 76 ~ 


pada-Mu dari kejahatan yang Engkau tahu, 
dan aku mohon ampun pada-Mu dari segala 
kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui segala yang 
gaib. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Raja 
yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan 
Allah yang selalu menepati janji lagi 
terpercaya. Ya Allah, sebagaimana Engkau 
telah memberiku petunjuk memilih Islam, aku 
mohon kepada-Mu untuk tidak mencabutnya, 
sampai aku meninggal dalam keadaan 
Muslim. 


Ya Allah, berilah cahaya terang dalam hatiku, 
lisanku, pendengaranku, dan penglihatanku, 
dan dari atas dan bawahku, dari kanan dan 
kiriku, di antara kedua tanganku, di 
belakangku, di dalam diriku, dan terang 
benderangkan cahaya besar untukku. Ya 
Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan 
segala urusanku. Dan aku berlindung pada- 
Mu dari godaan bisikan hati, kekacauan 
urusan dan fitnah kubur. Ya Allah, aku 
berlindung pada-Mu dari kejahatan yang 
bersembunyi di waktu malam dan siang hari, 
serta kejahatan yang dibawa angin lalu, 


-7- 


wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari 
segenap yang pengasih. Ya Allah, Maha Suci 
Engkau, kami tidak bisa menyembah-Mu 
dengan pengabdian yang semestinya. Ya 
Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak bisa 
mengingat-Mu dengan semestinya. 


M. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


Las Te Жэ 2; AD. si а) 
ba في‎ ar И Ai ji csi Si 
Ja үа ОА AVÎ „3з Aa 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah ampu- 
nilah dan kasihinilah kami. Sesungguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan 


~ 78~ 


di dunia dan akhirat dan lindungilah kami 
dari azab api neraka. 


N. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa 


65 02 41 شعَآير‎ да 8352115 Ша) 3 
р Şê أواغتَمَرَ‎ < 
е الله شاك‎ GÛ LA Р баз Laga 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


O. Doa Sa'i Perjalanan Kelima dari Safa ke 
Marwah 


апаа 281 dng УАЙ GA УА) 


~7~ 


û ай Al Û аа Ga شكزناك‎ G 
Gadi ЧА) „з АШ 23 AU айд д! 


Gal A i 3565 шў СА 4033 
IA ê ба ШЫМ 3 ай 5 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar. Segala puji hanya untuk Allah 
Maha Suci Engkau, kami tidak bisa 
mensyukuri-Mu dengan syukur yang 
semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau. 
Alangkah Agung Zat-Mu Ya Allah. Ya Allah, 
cintakanlah kami kepada iman dan 
hiaskanlah di hati kami, tanamkanlah 
kebencian pada diri kami pada perbuatan 
kufur, fasik dan durhaka. Jadikanlah kami 
dari golongan orang- orang yang mendapat 
petunjuk. 


22 Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal. 33. 
24 HR. Al-Hakim, 1868, shahih. Doa Nabi SAW pada 
perang Uhud ketika kaum musyrik tercerai berai. 


~ во ~ 


P. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


Че jatsi ayas Су ASO 
وار‎ Же! AI Фе у lı да ай Alai 
WAN في‎ ШЇ ДШ ¿Si kul edi ай 

AN GIS Cê j AA BAYI Gêj AA 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah ampu- 
nilah dan kasihanilah kami. Sesungguhnya 
Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan 
di dunia dan akhirat dan lindungilah kami 
dari azab api neraka. 


Q. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwah 


& bad йе êa элйз UI óy 


~a~ 


cik; Oi Aile сз فلا‎ kêl дй 
عليم.‎ SLA الله‎ Ó 155 £ 8 Gas Laga 


Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


R. Doa Sa'i Perjalanan Keenam dari 
Marwah ke Safa 


53 „Зза 555$ ANI 
з) ajy Файз GI AŞÎ 
yi ай Aa 23 54 5 ж ЕП 
dal А al; 25055 сїый; Дїй; 


25 Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 35. 
26 HR. Muslim, 2721 shahih. Doa Nabi SAW. 


— 82 ~ 


Bu 


Artinya: 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 


27 HR. At-Thabrani, Ad-Du'a, nomor hadits, 1409 dha'if. 
Doa Nabi SAW. 

2 Manasik al-Hajj wal-Umrah, hal.35. 

29 HR. Muslim, 2713 sahih. Sebagian dari doa Nabi SAW 
ketika hendak tidur. 

** HR. Ahmad. A-Musnad, nomor hadis: 12052. Sahih. 
Doa Nabi SAW. 


~ 83 ~ 


Maha Besar. Segala puji hanya untuk Allah. 
Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
yang menepati janji-Nya, menolong hamba- 
Nya dan mengalahkan sendiri musuh-musuh- 
Nya. Tiada Tuhan selain Allah. Dan kami 
tidak menyembah selain Dia dengan 
memurnikan kepatuhan kepada-Nya semata, 
sekalipun orang-orang kafir membenci. 


Ya Allah, aku memohon pada-Mu petunjuk, 
ketakwaan, pengendalian diri, kemandirian, 
dan pekerjaan yang engkau ridai. Ya Allah, 
pada-Mu segala puji seperti pujian-Mu pada 
diri-Mu, dan sebaik pujian kami kepada-Mu. 


Ya Allah, aku mohon pada-Mu rida-Mu dan 
surga, aku berlindung pada-Mu dari murka- 
Mu dan siksa neraka dan apapun yang dapat 
mendekatkan daku kepadanya (neraka), baik 
ucapan atau pun amal perbuatan. 


Ya Allah, hanya dengan cahaya-Mu kami 
mendapat petunjuk, dengan pemberian-Mu 
kami merasa cukup, dan dalam naungan- 
Mu,  nikmat-Mu, апидеғаһ-Ми dan 
kebajikan-Mu kami berada di waktu pagi 
dan petang. 


~ вд ~ 


Ya Allah, Engkaulah yang mula pertama, 
tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum- 
Mu dan Engkau pulalah yang paling akhir 
dan tidak ada sesuatu pun sesudah-Mu, 
Engkaulah yang lahir (nyata), maka tidak 
ada sesuatu pun di atas-Mu. Engkau pulalah 
Yang Batin, maka tidak ada sesuatupun di 
bawah-Mu. 


Ya Allah, kami berlindung pada-Mu dari 
lemah, malas, penakut, pikun, pelit, siksa 
kubur, dan aku berlundung kepada-Mu dari 
fitnah hidup dan fitnah mati, serta kami 
mohon pada-Mu keuntungan memperoleh 
surga dan keselamatan dari api neraka. 


S. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


us Jass ^Z с; A) ж э) 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkan- 
lah, bermurah hatilah dan hapuskanlah 
apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguh- 
nya Engkau Maha Mengetahui apa-apa 
yang kami sendiri tidak tahu. Ya Allah am- 
punilah dan kasihanilah kami. Sesungguh- 
nya Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha 
Pemurah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan 
di dunia dan akhirat dan lindungilah kami 
dari azab api neraka. 


T. Doa Ketika Mendekati Bukit Safa 


& الله فمن‎ Jiwa êa Sagala шд él 
ash öl 4 рз Sê гу) Sad 
„lê жш الله‎ du 122 £ 3 Gg بهمَا‎ 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 


~ 86~ 


siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


U. Doa Sa'i Perjalanan Ketujuh dari Safa 
ke Marwah 


145 [4 a šj a asia 
Sa aa Ш 7.1 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar benar-benar besar. Segala puji 
hanya untuk Allah dengan pujian yang 
banyak, Ya Allah, cintakanlah aku kepada 
iman dan  hiaskanlah іа di hatiku, 
tanamkanlah kebencian pada diriku pada 
perbuatan kufur, fasik dan durhaka. 


31 Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 33. 

** Doa ini mengubah kata ganti “kami” menjadi “aku”, 
yang aslinya diambil dari riwayat HR. Al-Hakim, 1868, 
shahih. 


~ 87 ~ 


Jadikanlah aku dari golongan orong- orang 
yang mendapat petunjuk. 


V. Doa di Antara Dua Pilar 
Hijau/Sepanjang Lampu Hijau 


25 Ж АШ а уо а ај да 
WAN في‎ ШЇ ДШ AT si edî ай 
„АЙ GIA 12) ALA BANÎ Gêj Аша 


Artinya: 

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, 
bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa 
yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri 
tidak tahu. Ya Allah ampunilah dan kasianilah 
kami. Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha 
Mulia dan Maha Pemurah. Ya Allah berikanlah 
kami kebaikan di dunia dan akhirat dan lindu- 
ngilah kami dari azab api neraka. 


W. Doa Ketika Mendekati Bukit Marwah 


û ja Hi die {з Sê aê) أو‎ 
„êlê اله شا‎ GÈ A gg Jas Laga 


Artinya: 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah 
sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang 
siapa beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak ada dosa baginya menger- 
jakan sa'i antara keduanya. Dan barang 
siapa dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, 
Maha Mengetahui 


X. Doa di Bukit Marwah Sesudah Sa'i 
‚Лез Че 3813 җе; ИДЕ Pn) 


uks уа ê úci 8445 Шә 
Ета [279 dasi (Sn ألإيمَان‎ ез 


~ وھ ~ 


êdi;‏ رَاضِ gadi Ba‏ از 


day a ЖШ Gua A (28595 ENG 
Haa kai 14 Де 
Artinya: 
Ya Allah, terimalah amalan kami, 
sehatkanlah kami, maafkanlah kesalahan 
kami dan tolonglah kami untuk taat dan 
bersyukur kepada-Mu. Janga Engkau jadikan 
kami bergantung selain kepada-Mu. 
Matikanlah kami dalam iman dan Islam 
secara sempurna dan Engkau rida. 


Ya Allah rahmatilah kami sehingga mampu 
meninggalkan segala maksiat selama hidup 
kami, dan rahmatilah kami sehingga tidak 
berbuat hal yang tidak berguna. 
Karuniakanlah kami pandang yang baik 
terhadap apa-apa yang membuat-Mu rida 
terhadap kami, wahai Tuhan Yang Maha 
Pengasih dari segala yang pengasih. ў 


% Manasik al-Hajj wa al-'Umrah, hal. 39. 
** HR. Al-Hakim,1190 shahih. Doa salat malam yang 
diajarkan Nabi SAW kepada 'Ali pada malam Jum'at. 


~ оо ~ 


BAB VIII 
DOA BERCUKUR (TAHALLUL) 


A. Doa Ketika Mencukur/ Menggunting 
Rambut (Tahallul) 


lê À Snail ШАА г A dai 
dakê (mali эз, RAN Ше به‎ Wanita 
قَينَ‎ A KI ini BIG (la 
эй ш Saka واس‎ 0 20.0 хайш; 
adah 


Artinya: 
Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
petunjuk kepada kami dan segala puji bagi 


38 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 296. Doa ini dibaca 
ketika mencukur rambut kepala yang dilakukan setelah 
memotong hadyu (hewan kurban) di Mina atau setelah 
lontar jamrah Agabah tanggal 10 Dzulhijjah, doa ini juga 
dijadikan doa mencukur rambut setelah selesai sa'i umrah. 

** HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 1728. Sahih. Doa Nabi 
SAW ketika mencukur rambut setelah lontar jamrah/haji. 

> Imam al-Ghazali. Ihya Ulumiddin, 1/337. Doa Nabi 
SAW ketika mencukur sisa-sisa rambut. 


- 9 ~ 


Allah atas segala yang telah Allah 
karuniakan kepada kami. Ya Allah, ini ubun- 
ubunku, terimalah ата! ibadahku dan 
ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah 
dan sayangilah orang-orang yang mencukur 
dan memendekkan rambutnya, wahai 
Tuhan yang Maha Luas ampunan-Nya. Ya 
Allah tetapkanlah untukku setiap helai 
rambut kebajikan dan hapuskan untukku 
setiap helai rambut keburukan dan 
tinggikan derajatku di sisi-Mu. 


B. Doa Setelah Mencukur/ Menggunting 
Rambut (Tahallul) 


бї) gadi Ше (aê çali à Шай 
ú дё; “ез Чай; iz; ú 
erer YA 


38 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 296. Doa setelah 
cukur dan sebelumnya supaya didahului dengan membaca 
takbir. 


~ 92 ~ 


Artinya: 

Segala puji bagi Allah yang telah menyele- 
saikan manasik kami, Ya Allah tambahkan- 
lah kepada kami iman, keyakinan, bim- 
bingan dan pertolongan dan ampunilah 
kami, kedua orang tua kami dan seluruh 
kaum muslimin. % 


~ 93 ~ 


BAB IX 
DOA BERANGKAT DAN SELAMA 
DI ARAFAH 


A. Niat Haji 
Artinya: 


Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk 
berhaji. 


Atau membaca: 
зі به لله‎ A 8\5 AA 
Artinya: 


Aku niat haji dengan berihram karena Allah 
Ta'ala. 


Jemaah hendaknya melaksanakan niat haji 
dengan isytirat (lihat BAB III NIAT IHRAM). 


~ 95 ~ 


B. Doa Ketika Berangkat ke Arafah 


Artinya: 

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku menghadap 
dan terhadapmu-Mu Tuhan Yang Pemurah 
aku mengharap, maka jadikan dosaku 
terampuni, hajiku diterima, sayangilah aku 
dan jangan permalukan. Sungguh Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


C. Bacaan Talbiyah dan Salawat dalam 
Perjalanan dan Selama di Arafah 
Bacaan Talbiyah: 


! Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 290. Doa ini aslinya 
adalah doa perjalanan dari Makkah/Mina menuju Arafah 
pada hari tarwiyah. 


~ 96 ~ 


„ai ai ya çala; al Lari ЗАА) 


Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku 
sambut  panggilan-Mu, аки sambut 
panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku sambut panggilan-Mu. segala puji, 
kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah 
milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. 


Bacaan Salawat: 


Ji (je; A Uda Де Aku; а Ш 


ФАА Шуа 


Artinya: 

Ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamat- 
an kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarganya 


Doa Sesudah Salawat 


j jü, Май, ava, alika ûj ш‏ بك من 
шщ). Чу ah‏ اتا في cehş Мше ШШ‏ 
„JÁ аа uiy Аша руі‏ 


~ 9 ~ 


Artinya: 

Ya Allah, kami memohon keridaan-Mu dan 
surga, dan kami berlindung pada-Mu dari 
murka-Mu dan siksa neraka 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


D. Doa Ketika Masuk Arafah 


Artinya: 

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku 
menghadap, hanya dengan-Mu aku ber- 
pegang teguh dan kepada-Mu aku berserah 
diri. Ya Allah, jadi kanlah aku di antara 
orang yang hari ini Engkau banggakan di 
hadapan Malaikat-Mu, sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


~ 98 — 


E. Doa Ketika Melihat Jabal Rahmah 


Asa Gis (Де cis д М gi 
الله‎ gaja ктер SEN Q 4555 
AN; д) ANG a 22535 


Artinya: 

Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubat- 
ku, penuhilah segala permintaanku dan ha- 
dapkanlah kebaikan kepadaku dimanapun 
aku menghadapkan diri. Maha Suci Allah, 
segala puji hanya bagi Allah dan tidak ada 
Tuhan selain Allah dan Allah Maha Agung. 


Arafah tempat mustajab untk berdoa. 
Karenanya selama berada di Arafah Jemaah 
haji sangat dianjurkan untuk terus berZIKIR 
dengan membaca talbiyah diselingi dengan 
doa. 


F Zikir dan Doa Wukuf di Arafah 
ALA لَه‎ A al ya الله وَخْدَة لا‎ УРАЙ V л 
Y.) HÊ شَيْء‎ US Де 5 АА; 


~ 99 ~ 


Ba 93 ê 02 US على‎ Al di 
BAL op Ale spa UG Jali 


? Bacaan nomor 1, 2 dan 9 merupakan bacaan yang 
dianjurkan sebagaimana HR. Al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman 
nomor hadis 4074. 

3 Bacaan no 6, 7,8 dari 'Ali bin Abi Thalib ra. dalam Abi 
al-Abbas, at-Thabari a-Makki, al-Oira li Oashidi Ummi al- 
Qura.. hal.399 


100.7 


AL і.‏ من óJ «эл ahji‏ الل 
{хт} êhê ыз я‏ 


э) à Май II خمن‎ 


iÍ الله‎ jê dê الرّحيم.‎ SA بم الله‎ . 4 
لَه‎ óS Му 332 Al Al al шдай Ai 
{хорът 


daghi pad аны ЖШ A Qu. A 


ЕИ zayi; Al) GS A AUS U) 


~101 ~ 


ad Ga Ay: ubi 
2 $ Jais 


0 sja санд) Ыз 
jy аз Yola رزقا‎ ш dizd 


Artinya: 

1. Tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, 
tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah 
kerajaan dan milik-Nya lah segala pujian, 
yang menghidupkan dan mematikan. Di 
tangan-Nya segala kebaikan dan Dialah 
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu 
(dibaca 100 x). 


2. Ya Allah, sampaikan selamat sejahtera ke- 
pada junjungan kami Nabi Muhammad 
SAW sebagaimana Engkau telah mem- 
berikan salam sejahtera kepada Nabi Ibra- 


102.2 


him beserta keluarganya. Sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung 
dan semoga kami bersama mereka. 
(dibaca 100x). 


. Aku memohon ampun pada Allah Yang 
Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia 
Yang Maha Hidup dan yang mengatur 
segala makhluk-Nya dan kepada-Nya 
aku bertaubat. (dibaca 100 x). 


. Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku 
sambut panggilan-Mu, аки sambut 
panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku sambut panggilan-Mu. Segala puji, 
kemuliaan, dan segenap kekuasaan 
adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi- 
Mu. 


. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, 
Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain 
Allah, dan Allah Maha Besar, Allah-Maha 
Besar dan hanya milik Allah segala 
pujian (dibaca 3 x). 


. Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) 
dan tiada kekuatan (untuk menolak 
bahaya), kecuali dengan pertolongan 


кый: 7 ~ 


Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung. Aku bersaksi sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu dan 
sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala 
sesuatu. 


. Aku berlindung kepada Allah dari setan 
yang terkutuk. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar dan Maha Mengetahui 
(dibaca 3 x). 


. Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam. Maha Pemurah lagi Maha Penya- 
yang. Yang menguasai di hari 
pembalasan. Hanya Engkaulah yang 
kami sembah, dan hanya kepada-Mu 
kami minta pertolongan. Tunjukilah kami 
jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang- 
orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepada mereka, bukan (jalan) mereka 
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
mereka yang sesat. Amin. (dibaca 3 x). 


. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai 


~ 104 ~ 


Muhammad) Allah itu Maha Esa. Allah itu 
tempat meminta. Allah itu tidak beranak 
dan tidak diperanakkan. Dan tidak satu 
pun yang setara dengan Dia (dibaca 100 
x). 


10.Ya Allah, aku mohon, demi Zat-Mu Yang 
Maha Mulia dan demi kemurahan-Mu 
serta demi nama-Mu Yang Maha Agung, 
limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjung- 
an kami Muhammad SAW. Ampunilah 
kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, 
saudara-saudara kami, kaum kerabat 
kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat 
kami, pasangan kami, teman-teman kami, 
dan orang-orang yang berpesan untuk 
didoakan dan semua orang yang berbuat 
baik kepada kami, dan yang mempunyai 
hak atas kami, orang-orang yang pernah 
kami zalimi atau pun yang pernah kami 
berbuat jahat kepadanya, semua orang- 
orang Muslim dan Muslimat yang masih 
hidup dan yang sudah meninggal. Dan 
berilah kami rezeki, juga mereka, dengan 
kebaikan dunia dan akhirat, peliharalah 
kami dan mereka dari segala macam mala 


S 105 ~ 


petaka dunia dan bencana pada hari 
kiamat. Berilah kami ilmu yang 
bermanfaat, amal perbuatan yang baik, 
lindungilah kami dari semua perbuatan 
maksiat yang nyata dan tersembunyi, 
mudahkanlah kepada kami rezeki yang 
halal yang melimpah, lindungilah kami dari 
segala kejahatan manusia, jin, binatang, 
dan lainnya, dan akhirilah hidup kami dan 
mereka dengan husnul khatimah. Amin. 
Semoga salawat dan salam tercurah 
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga 
dan para sahabatnya. 


Selain doa wukuf tersebut di atas, jemaah 
juga dapat menambah dengan doa wukuf 
yang lazim dibaca, sebagai berikut: 


(iza дз Ús л فى‎ (A ЫШ 


4 HR. At-Tirmizi, nomor hadis: 3585. Hasan. Doa Nabi 
SAW dan para Nabi sebelumnya di Arafah. 


~ 106 ~ 


dag نورا‎ Ha 3 Ús 
09 саш (а 0415 ورا‎ cil bas 
نُورَا.‎ с різ 


SA BD 2235 çoka Q ФУ. الهم‎ 
JAWI وشات‎ BAI Gagang ба بك‎ TAN) 
شر ما‎ Ga ٽي اغود بك‎ Aku القن‎ a; 


gia 22 bag бул به‎ GË Û شر‎ 
6 АШ 


Ú 1553 BES ù Alk Маў ай آللهم‎ 
siang 5413 la di آللهم‎ Оза 


Kau القبر‎ cle 
bad 3021 ДШ) AVÎ сайд) AZA) 


5 HR. Muslim, 763,189 shahih. Doa Nabi SAW ketika 
salat malam. 

° HR. Al-Baihaqi, Sunan Kubra hadis nomor 9475 da'if. 
Doa Nabi SAW dan doa para Nabi sebelumnya di Arafah. 


~ 107 ~ 


T Л تَجِيْءُ به‎ Уй 


Artinya: 

Tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, 
tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala 
kerajaan dan milik-Nya semua pujian, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Ya Allah, jadikanlah cahaya terang di kalbuku, 
perkataanku, pendengaranku, penglihatanku, 
di atas dan bawahku, di sisi kanan dan kiriku, 
di depan dan belakangku. Jadikanlah cahaya 
terang di jiwaku dan muliakanlah cahaya 
terang untukku. 


Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudah- 
kanlah segala urusanku. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kecemasan hati, urusan 
yang rumit, dan fitnah kubur. 


Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung ke- 
pada-Mu dari kejahatan yang tersembunyi 
pada malam hari dan siang hari, kejahatan 
yang dihembuskan angin serta dari 


7 HR. At-Tirmizi, nomor hadis: 3520. Daif. Doa Nabi 
SAW waktu wukuf di Arafah. 


~ 108 ~ 


kejahatan bencana masa. 


Ya Allah, hanya milik-Mulah segala puji se- 
perti pujian-Mu pada diri-Mu, dan sebaik- 
baik pujian yang kami ucapkan. 


Ya Allah, hanya untuk-Mu salatku, ibadatku, 
hidupku, matiku, dan kepada Engkaulah 
kepulanganku dan kepada Engkau pulalah 
tumpuan harapanku. 


Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa 
kubur. Kecemasan hati, dan dari dari segala 
urusan yang rumit. Aku berlindung pada-Mu 
dari segala bisikan dan godaan yang 
dihembuskan angin. 


Doa di atas dapat ditambah dengan doa 
berikut berdasarkan hadits ma'sur. 


PENA PIRE wm 


109“. 


04; ЕЕ сро Ае Jika 04; іл 
dile aa а (2) جَرَاءَ‎ dile a gi 


° Imam al-Ghazali. Ihya' ‘Ulumuddin 1/333. 
э HR. At-Tabrani. Мијат al-Kabir. Juz + 5, hal. 318, 
nomor hadis: 11232. Doa Nabi SAW pada haji wada’. 


ыш‏ ا 


ОКУП 
j Gala ашый gah Эйн الهم‎ 


ps a ый‏ وَيَاقاضي الْكاجات. 


19 Imam al-Ghazali. Ihya 'Ulumiddin, 1/334. 
1! HR. At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 878. Sahih. 
Doa Ibnu Umar RA pada waktu siang hari di Arafah. 


"LM 


OÍ SA TEMANIPUN da Ul ca Ш) 


12 OS. Al-Hasyr [59]: 10. 
1 OS. Al-A'raf (8 7]: 23. 


g 


Artinya: 

Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari 
menurunnya kesehatan pemberian-Mu dan 
bencana yang datang tiba-tiba dan segala 
murka-Mu. 


Ya Allah, tunjukilah aku dengan petunjuk, 
ampunilah dosaku di dunia dan di akhirat, 
Wahai Tuhan yang sebaik-baik tujuan dan 
sebaik-baik yang memberi tempat, 
semurah-murah yang memenuhi 
permintaan. Anugerahkanlah kepadaku di 
kehidupan terbaik yang telah Engkau 
anugerahkan kepada salah seorang 
makhluk Mu dan pengunjung rumah-Mu 
(jemaah haji), ya Allah, Tuhan Yang Maha 
Pengasih, lebih dari segala yang pengasih. 
Ya Allah, Tuhan yang mengangkat derajat 


1405. Al-Furqan [25]: 
15 QS. Al-Baqarah 


138: 


dan yang menurunkan berkah, ya Allah, 
Pencipta bumi dan langit, gemuruhlah 
suara-suara aduan kepada-Mu dengan 
aneka ragam bahasa. Mereka memohon 
kepada-Mu berbagai keperluan, dan 
keperluan ku. Ya Allah, kiranya Engkau tidak 
melupakanku di tempat cobaan ketika 
penduduk dunia melupakanku. 


Ya Allah, Engkau mendengar perkataanku 
dan melihat tempatku. Engkau mengetahui 
apa yang aku rahasiakan dan yang aku 
nyatakan. Tiada sesuatu yang rahasia bagi- 
Mu dari urusanku. Aku ini seorang yang 
menderita dan memerlukan bantuan, yang 
gemetar minta perlindungan, yang 
mengakui dosanya. Aku mohon kepada-Mu 
dengan permohonan orang-orang yang 
minta dikasihani, mengharap kepada-Mu 
dengan harapan orang-orang yang berdosa 
lagi hina. Aku mohon kepada-Mu, dengan 
permohonan orang yang sangat takut dan 
khawatir; orang yang menundukkan kepala 
di hadapan-Mu, berlinang air matanya, 
lunglai jasadnya, dan pasrah seluruh 
tubuhnya. 


SMS 


Ya Allah, janganlah Engkau jadikan doaku 
kepada-Mu menjadikan aku sial dan celaka, 
dan jadikanlah doaku sebagai harapan agar 
Engkau tetap sayang kepadaku, wahai 
Tuhan yang sebaik-baiknya tempat meminta 
dan yang maha banyak pemberiannya. 


Ya Allah, Engkau telah menetapkan mem- 
beri anugerah penghormatan untuk para 
tamu, kami ini tamu-Mu maka tetapkanlah 
surga itu anugerah penghormatan buat 
kami. 


Ya Allah, sesungguhnya bagi setiap tamu 
berhak mendapatkan penghormatan. Setiap 
pengunjung mendapatkan kemuliaan, setiap 
pemohon mendapatkan pemberian, setiap 
pengharap mendapatkan pahala, setiap 
orang yang mengharapkan sesuatu pada-Mu 
mendapatkan balasan, setiap pemohon kasih 
mendapatkan rahmat, setiap orang yang 
mempunyai keinginan ke hadapan-Mu 
mendapatkan kedekatan, dan setiap orang 
yang bertawasul kepada-Mu mendapatkan 
ampunan. Sekarang, kami telah datang ziarah 
ke Baitullah, kami wukuf di tempat yang 
agung dan kami telah menyaksikan peman- 


S> 


dangan pemandangan yang mulia karena 
mengharapkan sesuatu аагі-Ми, maka 
janganlah menghampakan harapan kami 
wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. 


Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi- 
Nya. Milik Allah kerajaan dan milik Allah 
segala pujian, yang menghidupkan dan 
mematikan. Di tangan-Nya segala kebaikan 
dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


Ya Allah, anugerahilah kami petunjuk dan 
hiasilah hidup kami dengan takwa dan am- 
puni kami kelak di akhirat dan di dunia. 


Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, 
dengan kemurahan hati-Mu dan anugerah- 
Mu, rezeki yang baik dan berkah. 


Ya Allah, Engkau tempatku memohon 
dengan doa dan hanya kepada- Mu aku 
berharap dan Engkau tidak pernah 
mengingkari janji-Mu dan tidak pula 
mendustai janji-Mu. 


Ya Allah, apa yang aku sukai, dekatkanlah 
kepada kami, dan segala yang kami tidak 


Ө) т 


sukai, jauhkanlah dari kami, dan jangan 
pisahkan kami dari Islam setelah setelah 
Engkau berikan kepada kami.” 


Ya Allah, ampunilah dosa muslimin dan 
muslimat, mukminin dan mukminat, baik 
yang masih hidup atau yang sudah wafat. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, 
Maha dekat, Maha mengabulkan segala 
permintaan wahai Tuhan yang memenuhi 
kebutuhan. 


Ya Allah, tolonglah kami seperti pertolongan 
yang Engkau berikan kepada orang-orang 
yang Engkau cintai untuk mengalahkan 
musuh-Mu. 


Ya Allah janganlah musuh-musuh kami baik 
yang di luar maupun yang di dalam diberi 
kesempatan untuk menguasai kami dengan 
sebab dosa-dosa kami. 


Ya Allah, stabilkanlah keamanaan negeri 
kami, damaikanlah para pemimpin negara 
kami jadikanlah mereka golongan orang 
yang takut dan takwa kepada-Mu wahai 
Tuhan alam semesta. 


Бай 


Ya Allah damaikanlah semua pemimpin 
umat Islam, tolonglah Islam dan kaum 
muslimin dan  tinggikanlah  kalimat-Mu 
sampai hari kiamat. Jadikanlah negara kami 
Indonesia Negara yang aman sentosa dan 
penuh berkah, demikian pula negara-negara 
Islam lainnya. 


Ya Allah, jauhikanlah kami dari paceklik, 
bencana dan wabah, perbuatan keji dan 
mungkar, kezaliman, serangan dan 
ancaman perpecahan yang beraneka 
ragam, mala petaka, segala cobaan, baik 
yang tampak maupun yang tersembunyi 
dari negara kami Indonesia khususnya dan 
negara-negara muslim pada umumnya. 
Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala 
sesuatu. 


Tuhan kami ampunilah kami dan saudara- 
saudara kami yang telah beriman lebih 
dahulu dari kami, dan janganlah Engkau 
tanamkan kedengkian dalam hati kami 
terhadap orang-orang yang beriman. Ya 
Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha 
Penyantun, Maha Penyayang,” 


шай aus 


Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri 
kami sendiri, jika Engkau tidak 
mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami termasuk orang- 
orang yang rugi. 


Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami) dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang bertakwa. 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Semoga salawat dan salam tercurah pada 
junjungan kami Nabi Muhammad SAW, 
beserta keluarga, dan para sahabatnya, 
segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. 


S9 ~ 


BAB X 
ZIKIR DAN DOA SELAMA DI 
MUZDALIFAH 


A. Bacaan Talbiyah dan Salawat dalam 
Perjalanan Dari Arafah dan Selama di 
Muzdalifah 


Muzdalifah termasuk tempat mustajab 
untuk berdoa, karenanya selama di 
Muzdalifah, Jemaah haji sangat dianjurkan 
terus berzikir dengan membaca talbiyah dan 
berdoa 


Bacaan talbiyah: 


él ‹аш al азу azi kasi qi 
„ai an ya Y ali; al Ал; ali 
Artinya: 


Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku 
sambut  panggilan-Mu, аки sambut 
panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku sambut panggilan-Mu. segala puji, 


jadi”: Ind 


kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah 
milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. 


Bacaan Salawat: 


Ji дез шл ia ng صل‎ gili 


Artinya: 

Ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamat- 
an kepada junjungan kami Nabi Muham- 
mad dan keluarganya. 


Doa Sesudah Salawat 

Da ب‎ йә АЫ, ava, ala Ú Aii 

ый Z új 
LAS чё ê; Alan zayi as aa 


Artinya: 
Ya Allah, kami mohon keridaan-Mu dan 
surga, kami berlindung pada-Mu dari mur- 


" HR. Al-Bukhari, 6389, shahih. Doa yang banyak 
dibaca oleh Nabi SAW. 


~1122 ~ 


ka-Mu dan siksa neraka. 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


B. Doa Ketika Sampai di Muzdalifah 


BN Ке шуд КАЧ д3 


Artinya: 

Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah 
berkumpul bermacam-macam bahasa yang 
memohon kepada-Mu keperluan yang 
beraneka ragam, maka masukkanlah aku ke 
dalam golongan orang yang memohon 
kepada- Mu, lalu Engkau penuhi permin- 


2 Imam al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, 1/335. 

3 HR. At-Tabrani. Ad-Du'a, nomor hadis: 879. ра". 
Doa ini sebagai pengganti doanya orang-orang musyrik 
saat di Muzdalifah yang hanya meminta kesenangan dunia. 


aê `: Sad 


taannya, yang berserah diri pada-Mu, lalu 
Engkau lindungi dia, wahai Tuhan Yang 
Maha Pengasih. 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Doa Imam Nawawi di Muzdalifah 


USA هدا‎ Çê ¿355 أن‎ ай Gi) اللهم‎ 
МО cak (ka сај дй ê; 
dyê لايفعل ذلك‎ Au A الث‎ çê Ci Xal 
а Уд 35499 


Artinya: 

Ya Allah, aku mohon kepada-Mu agar diberi 
seluruh kebaikan di tempat ini. Engkau 
perbaiki keadaanku dan Engkau tolak dariku 
segala kejahatan. Sesungguhnya tidak ada 
yang dapat menjadikan semua itu selain 
Engkau dan tidak ada yang dapat memper- 


4 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 294. Imam Nawawi 
menganjurkan selama di Muzdalifah untuk membaca 
talbiyah, Al-Qur'an, dan doa ini. 


~ 124 ~ 


baikinya selain Engkau. 


C. Doa pada Batas Akhir Muzdalifah 


da о; КЕ) „я дА) с اللهم‎ 
ЗАЙ SG LENÊ KANG 
lg السام‎ Asli Ца sana 

AG Sa ا ذا‎ 


Artinya 

Ya Allah, demi hak Masy'aril-Haram dan 
Baitil-Haram, demi Bulan Haram dan Rukun 
Ka'bah serta demi Maqam Ibrahim, 
sampaikan salam dan penghormatan dari 
kami kepada ruh Nabi Muhammad SAW dan 
masukkan kami ke dalam rumah kedamaian 
wahai Tuhan Yang Empunya keagungan dan 
kemuliaan. + 


5 Imam al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, 1/336. Doa dibaca 
pada batas akhir Muzdalifah sebelum masuk Mina. 


— 125 ~ 


BAB XI 
DOA DAN ZIKIR SELAMA DI MINA 


Mina termasuk tempat mustajab untuk 
berdoa. Karenanya selama di Mina, Jemaah 
haji sangat dianjurkan terus berzikir dengan 
membaca takbir, tahlil, membaca Al-Qur'an 
dan berdoa 


A. Doa Ketika Tiba di Mina 


Qh‏ هذه bs La е laê in‏ به على 
Sah giis A‏ 


Artinya: 

Ya Allah, tempat ini adalah Mina, anu- 
gerahilah aku apa yang Engkau telah 
anugerahkan kepada orang-orang yang 
dekat dan taat kepada-Mu. 


Doa Imam an-Nawawi ketika tiba di Mina 


Manasik al-Hajj wa al Umrah, hal. 72. 


se 126". 


e agih ыл шш ый الذي‎ А 
duañ A Ba 
به على‎ ê ш (е 4 д) айш 
dajali Ga بك‎ déi A اللهم‎ sêlî 

Giaa ASÎ Ú ¿ša ¿ë 2222115 


Artinya: 

Segala puji bagi Allah yang telah menyam- 
paikan aku ke sini (Mina) dengan selamat 
dan sehat. 


Ya Allah, inilah tempat bernama Mina, aku 
datang ke tempat ini sedang aku adalah 
hamba-Mu dan dalam genggaman-Mu. Aku 
memohon kepada-Mu, berilah aku nikmat 
sebagaimana nikmat yang Engkau berikan 
kapada kekasih-kekasih-Mu. 


Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
terhalang mendapatkan rahmat-Mu dan dari 
musibah pada agamaku, ya Allah, Yang Maha 
Pengasih dari segala Yang Pengasih. 


7 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 295. Doa saat tiba di 
Mina. 


“n 


B. Doa Ketika Melontar Jamrah 


Jemaah haji berhenti membaca talbiyah, ke- 
mudian melontar jamrah. Setiap melontar 
jamrah, baik jamrah Sughra (small) yang 
dikenal juga dengan nama jamrah ula, 
jamrah wusta (middle), dikenal juga dengan 
jamrah tsaniah maupun jamrah Kubra (big) 
dikenal juga dengan jamrah agabah, jemaah 
haji menggunakan 7 (tujuh) kali lontaran 
kerikil pada setiap jamrah, dan dianjurkan 
berdoa: 


ghan PETE 
3 a АШ 20; dús (G اللهم‎ 
D (333 аа Ga HARI Р 
10 |за وَعَمَلاً‎ 


° Imam al-Ghazali, Ihya 'Ulumiddin, 1/336. Doa me- 
lontar jamrah. 

* HR. Ahmad, Al-Musnad, nomor hadis: 4061. Sahih. 
Doa saat Nabi SAW melontar jamrah. 

10 HR. Al-Baihaqi, Sunan Kubra, nomor hadis: 9550. 
Da'if. Doa Nabi SAW saaat melontar jamrah dan menam- 
bah kalimat “wa'amalan masyküra”. 


~ 128 ~ 


Artinya: 

Allah Maha Besar atas ketaatan kepada 
Allah Yang Maha Pengasih, dan kutukan 
bagi setan, ya Allah, dengan membenarkan 
kitab-kitab-Mu dan mengikuti sunah Nabi- 
Mu. Jadikanlah ibadah haji ini haji yang 
mabrur, dosa-dosa terampuni, dan amalan 
yang diterima. 


C. Doa Setiap Kali Lontaran Batu Kerikil 
pada Lontar Jamrah 
зба بشم الله‎ 


Artinya: 
Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar. 


D. Doa Sesudah Melontar Jamrah Sugra 
(Ula), Wusta, dan Kubra (Aqabah) 


ajy ciiai дле daş Galak abi) Ш 


"12955 


FA m y а) al; 52) 


Artinya: 

Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak 
lagi baik dan membawa berkat di dalam- 
nya. Ya Allah, sekali-kali kami tidak mampu 
menghitung pujian untuk-Mu, sesuai pujian- 
Mu atas diri-Mu. Ya Allah, hanya kepada- 
Mu aku berserah diri, dari siksa-Mu aku 
mohon belas kasihan, dan terhadap rahmat- 
Mu aku berharap dan atas azab-Mu aku 
takut. Terimalah ibadahku, perbesarlah 
pahalaku, sayangilah kerendahan hatiku, 
terimalah taubatku, perkecilah kekeliruanku, 
perkenankanlah permohonanku dan 
berikanlah permintaanku. Ya Allah kabul- 
kanlah doa kami, dan jangan Engkau 


" Manasik al-Hajj wa al-Umrah, hal. 74. 


~ 130 ~ 


jadikan kami orang-orang yang berdosa, 
tetapi masukkanlah kami dalam hamba-Mu 
yang saleh wahai Tuhan Yang Paling 
Pengasih. 


Е. Doa Bercukur (Tahallul) Setelah 
Melontar jamrah. 


Doa dibaca ketika mencukur/ menggunting 
rambut (tahallul) 


12 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 296. 

13 HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 1728. Sahih. Doa Nabi 
SAW ketika mencukur rambut setelah lontar jamrah/haji. 

14 Imam al-Ghazali. Ihya Ulumiddin, 1/337. Doa Nabi 
SAW ketika mencukur sisa-sisa rambut. 


~a 


Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
petunjuk kepada kami dan segala puji bagi 
Allah atas segala yang telah Allah 
karuniakan kepada kami. Ya Allah, ini ubun- 
ubunku, terimalah amal ibadahku dan 
ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah 
dan sayangilah orang-orang yang mencukur 
dan memendekkan rambutnya, wahai 
Tuhan yang Maha Luas ampunan-Nya. Ya 
Allah tetapkanlah untukku setiap helai 
rambut kebajikan dan hapuskan untukku 
setiap helai rambut keburukan dan 
tinggikan derajatku di sisi-Mu. 


Doa dibaca setelah mencukur/ 
menggunting rambut (Tahallul): 


КИ Uus gai Us 
шс. Чез Чаў) шы 1 
15 6 jas адаша) qala ШАД) 


Š ïi À Шай 


15 Imam an-Nawawi. Al-Azkar, hal. 296. Doa setelah 
cukur dan sebelumnya supaya didahului dengan membaca 
takbir. 

132479 


Artinya: 

Segala puji bagi Allah yang telah menyele- 
saikan manasik kami, Ya Allah tambahkan- 
lah kepada kami iman, keyakinan, bim- 
bingan dan pertolongan dan ampunilah 
kami, kedua orang tua kami dan seluruh 
kaum muslimin. 


F. Bacaan Selama di Mina 


Setelah melontar jamrah Agabah tanggal 10 
Dzulhijjah, Jemaah haji berhenti membaca 
talbiyah дап menggantinya dengan 
memperbanyak bacaan takbir sebagai 
berikut, 


Pe بير‎ ЖШ зі д Ый آله‎ 
9) Ауу 50.213 555) Al саз і A 
„iş Gl مخلصين له‎ А di yay MA dı 
ë 2323 j AN GAS كر‎ 
jj ANY 5359 СЛАЎ ajag bae yai 


=з 


الله واللة 16 


Artinya: 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar, dan semua pujian bagi Allah 
Yang Maha Besar, Maha Suci Allah pada 
waktu siang dan malam. Tiada Tuhan selain 
Allah Yang Maha Satu, tiada sekutu bagi- 
Nya dengan memurnikan ibadah semata ke- 
pada-Nya, sekalipun orang-orang kafir 
benci. Tiada Tuhan selain Allah dengan 
keesaan-Nya, Tuhan yang menepati janji- 
Nya, menolong hamba-Nya dan 
mengalahkan sendiri musuh-musuhnya- 
Nya, tiada Tuhan kecuali Allah dan Allah 
Maha Besar. < 


16 Imam al-Ghazali. Ihya Ulumiddin, 1/336. Setelah 
melontar jamrah berhenti membaca talbiyah dan diganti 
berdoa di kemah dan membaca takbir. 


~ 134 ~ 


BAB XII 
DOA TAWAF WADA' 


A. Doa Tawaf Wada” 


Doa tawaf wada” berikut ini dibaca setiap 
putaran. 


Зз À Аай; الله‎ GZ 158) AN الله‎ al 
КЕЛЕТ Jiss Уй ЫШ 21) Alı 
Jag (де 55 лай; 2 „ыд cai 
بك‎ ШАЙ АШ alag il الله‎ aka الله‎ 
ASA dc dar ты ма мы шш; 


айе Á (Ali ój 3 alay Ae الله‎ ka 


! Imam al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, 1/329. Doa mulai 
tawaf 

2 HR. Al-Azragi, nomor hadis: 31. Da'if. Doa Nabi Adam 
AS saat tawaf sama dengan tawaf putaran pertama. Imam 
al-Ghazali. һуа’ Ulumuddin, 1/329. Doa mulai tawaf. 

3 HR. Al Baihaqi, Sunan al Kubra, Juz 5/128, nomor 
hadits, 9251 dan 9252. Doa Ibnu ‘Umar ketika di Hajar 
Aswad. Menurut Imam al-Ghazali, doa ini dibaca sebelum 
melewati hajar Aswad bahkan pada permulaan tawaf. 
Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, 1/329. 


8577 


а юш “зә A БЕ da 


a ше هون‎ AVÎ Dé 


a في‎ Galal ай اللهم‎ рад) ú 


agy ai. 


4 QS. Al-Qashas [28]: 85. Bacaan ayat ini sebagai doa, 
dimaksudkan untuk bisa kembali lagi ke Makkah. 

5 Manasik al-Hajj wa al-'Umrah, hal. 76. 

* Manasik al-Hajj wa al- Umrah, hal. 77. Doa ini ada 
juga pada doa sesudah tawaf wada’ dari At-Tabrani. Ad- 
Du'a, nomor, 883. 

7 HR. Ibnu Balban. Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis: 
2695 Şahih. Doa Nabi SAW pada saat hendak berpergiaan 
di kendaraan. 

е 136: 


Artinya: 

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, 
Maha Suci Allah dan segala puji hanya 
kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Besar, tiada daya (untuk meraih 
manfaat) dan tiada kekuatan (untuk 
menolak bahaya), kecuali dengan 
pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi 
Maha Besar. Salawat dan salam bagi 
junjungan Rasulullah SAW. 


Ya Allah, aku datang kemari karena iman 
kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, me- 
menuhi јапјі-Ми dan karena mengikuti 
sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. 


Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan 
Engkau (Muhammad) untuk (melaksanakan 
hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan 
mengembalikanmu ketempat kembali. 


Wahai Tuhan Yang Maha Kuasa 
mengembalikan, kembalikan aku ke 
tempatku. Wahai Tuhan Yang Maha Mende- 
ngar, kabulkanlah permohonanku. Wahai 
Tuhan Yang Maha Memperbaiki, perbaikilah 
aku. Wahai Tuhan Yang Maha Pelindung, tu- 


~ 137 ~ 


tuplah qibku. Wahai Tuhan Yang Maha 
Kasih Sayang, sayangilah aku. Wahai Tuhan 
Yang Maha Kuasa Mengembalikan, 
kembalikan aku ke Ka'bah ini dan berilah 
aku rezeqi untuk kembali lagi berkali-kali 
dalam keadaan bertaubat, beribadat, dan 
berpuasa sambil memuji. Maha benar Allah 
dengan janji-Nya, menolong hamba-Nya, 
yang menghancurkan sendiri musuh-musuh- 
Nya. 


Ya Allah, peliharalah aku dari sisi kanan dan 
kiri, depan dan belakang, dari sebelah atas 
dan bawah sampai Engkau mengembalikan 
aku kepada keluarga dan tanah airku. 


Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami, 
lipatlah bumi untuk kami. Ya Allah, Engkau 
Pengiring perjalanan dan Pengganti dalam 
keluarga. Ya Allah, sertailah perjalanan kami 
dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga 
yang ditinggal, wahai Tuhan Yang Maha 
Pengasih melebihi segala pengasih, wahai 
Tuhan Yang Memelihara seluruh alam. 


— 138 ~ 


B. Doa Sesudah Tawaf Wada” 


Setelah selesai melaksanakan tawaf wada', 
jemaah haji dianjurkan berdiri di Multazam, 
yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah 
atau yang searah dengannya, lalu membaca 
doa berikut: 


dag Gil dije аз айу ад ош 


Š aeh 2323 KAT adl ^з 


BAN لِيٰ خَيرَي‎ kadia Ebi lı 8 (asê 


f Imam As-Syafi'i. Al-Umm, Jilid 1/221. Imam Syafi'i 
mengatakan bahwa beliau senang membaca doa ini di 
Multazam ketika berpisah dengan Baitullah. 


139: 


ш ° 338 жй US Де ай sg 
ds dal 0 «ме A ها‎ Оу 
тоду 


Artinya: 

Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, aku 
ini hamba-Mu, anak hamba-Mu yang laki- 
laki dan anak hamba-Mu yang perempuan. 
Engkau telah membawa aku di atas 
kendaraan ciptaan-Mu (unta) yang Engkau 
tundukkan untukku, dan Engkau sendiri 
memudahkan perjalananku, serta 
mengantarkan aku sampai ke negeri-Mu ini 
dan menolongku dengan nikmat-Mu sehi- 
ngga dapat menunaikan ibadah haji. Kalau 
Engkau rida padaku, maka tambahkanlah 
keridaan itu padaku. Jika tidak, maka 
karuniailah aku sekarang sebelum aku jauh 
dari rumah-Mu. 


° Manasik al-Hajj wa al-Umrah, hal. 82. 
10 Imam al-Ghazali, Ihya' ‘Ulumuddin 1/339. Doa ini 
dibaca di Multazam 
S 140 ~ 


Sekarang sudah waktunya aku pulang, jika 
Engkau izinkan aku tidak menukar sesuatu 
dengan-Mu atau pun rumah-Mu, tidak 
benci pada-Mu dan tidak juga benci pada 
rumah-Mu. 


Ya Allah, maka bekalilah aku dengan 
kesehatan pada tubuhku, dan pemeliharaan 
pada agamaku,  perbaikilah tempat 
kembaliku dan bantulah aku untuk taat 
padamu selama hidupku dan kumpulkanlah 
bagiku dua kebajikan dunia dan akhirat. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 


Ya Allah, jangan jadikan ini masa terakhirku 
bertemu dengan rumah-Mu. Namun kalau 
memang menjadi masa terakhirku, maka 
gantilah dengan surga, berkat rahmat-Mu, 
wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala 
yang pengasih, amîn. Wahai Tuhan Maha 
Pemelihara seluruh alam. & 


SMS 


BAB XIII 
DOA ZIARAH DI MADINAH 
AL-MUNAWWARAH 


A. Doa Ketika Memasuki Kota Madinah 


бе 448, çı iligi ar şu) Aoa ها‎ (n 
11 LÎ я ug lai бул АЙА; JGN 


Artinya: 

Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasul- 
Mu, jadikanlah penjaga bagiku dari siksa 
neraka, dan pengaman dari siksa dan buruknya 
perhitungan amal. 


B. Doa Ketika Memasuki Masjid Nabawi 


42 الله‎ Да الله‎ J a, Ala بشم الله على‎ 
BA dia Jii sia чо akang 


1 Imam al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin 1/339. Doa 
dibaca ketika melihat tembok-tembok rumah dan 
pepohonan di Madinah. 


~ 142 ~ 


[ESAT aii êk id д gia er 
ЫЧ 


Artinya: 
Dengan nama Allah dan demi agama Rasu- 
lullah SAW. 


Ya Tuhanku, masukkan aku ketempat masuk 
yang benar, dan keluarkan (pula) aku 
ketempat keluar yang benar dan berikanlah 
kepadaku dari ѕіѕі-Ми kekuasaan yang 
dapat menolong (ku). 


Doa masuk Masjid Nabawi berdasarkan 
hadis Nabi SAW: 


«Ыз; г 44 و‎ айы) 
ЫШ لله‎ daii kala il ЫМ) 
2) 13 sana Ji lêş ЗАЗА Де ыза 


اعود 


12 Imam al-Ghazali. Ihya’ ‘Ulumuddin, 1/339. QS. al- 
Isra” [17]:80. Doa ini dibaca ketika masuk masjid atau mesuk 
kota Madinah. 

13 Imam an-Nawawi, Al-Adzkar, hal. 55. 


~ 143 ~ 


14 aS GI sil a a гөз са اغفز‎ 
„Éha э G 43 ¿Basis 
Artinya: 
Aku berlindung kepada Allah Yang Maha 
Agung, dengan Wajah-Nya Yang Maha dan 
Kekuasannya Yang Maha Kekal dari segala go- 
daan setan yang terkutuk. Segala puji bagi 
Allah, Ya Allah limpahkanlah rahmat dan 
salam kepada junjungan kami Muhammad 
beserta keluarganya. Tuhanku, ampunilah 
dosaku, bukalah pintu rahmat-Mu bagiku dan 
masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan 
Yang Maha Pengasih dari segala yang 
pengasih. 


C. Doa Salam Ketika Berada di Makam 
Rasulullah SAW 


U айе ASÎ cal урала aie ASÎ 
айе ASÎ iji U айе ASÎ اللهء‎ Gul 


14 HR. At-Tirmidzi, 314 shahih. Doa Nabi SAW ketika 
masuk masjid. 
~ 144 ~ 


ККП Fasa 
ات‎ 44i A óa فى الله‎ Saiga 
ê Ana 4203 аш; AL. gii 
ú аы ajg ез Ali jaia АША 
САА у ай 165 LULM All Gi A 

Кн 


Artinya: 

Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. 
Salam sejahtera untukmu wahai Nabiallah. 
Salam sejahtera atasmu wahai al-Amin, 
pribadi yang terpercaya. Salam sejahtera 
atasmu wahai kekasih Allah, Salam sejahtera 
bagimumu wahai makhluk pilihan Allah. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak 


15 Imam al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, 1/340. Doa di 
depan makam Nabi SAW. 

16 Imam an-Nawawi. Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wal 
“Umrah, hal. 392. 


S 145 ~ 


disembah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. 
Aku bersaksi, baginda adalah hamba-Nya, 
Rasul-Nya, kepercayaan-Nya kekasih-Nya dan 
pilihan-Nya diantara makhluk-Nya. Aku 
bersaksi, sungguh engkau telah 
menyampaikan risalah, menunaikan amanat, 
memberi nasihat kepada umat, dan berjihad 
di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Yang 
Allah, berikan hak menjadi wasilah, kemuliaan 
dan martabat yang tinggi serta bangkitkan ia 
di tempat yang terpuji yang telah Engkau 
janjikan, dan berikan dia karunia tertinggi 
yang pantas diberikan pada orang-orang yang 
memohon, sungguh Engkau tidak akan meng- 
ingkari janji. 


D. Doa Salam Ketika Berada di Makam 
Abu Bakar as-Siddig RA. 


an ЫЛ А Пы) Айы Айе ASLI 
САЦА Gi 03 Al Jia) Galak 


AA Alı Gil бац аде з a 
ДА a SIA agug GAY الله‎ GA 


~ 146 ~ 


dih SALA êi; Telah A رَسُول الله‎ 
Asing Aj ja Са itii Gusi 
dai Ga yp Sui aya Айы J5 
«ЫЙ اتاك‎ Дз Gal Qê Jj5 al 

АА ng الله‎ ААХ 9 Айе АУДА 


Artinya: 

Salam sejahtera bagimu wahai khalifah 
Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai 
teman (seperjalanan) Rasulullah SAW, dua 
sekawan saat keduanya berada di dalam gua, 
salam sejahtera keadamu wahai orang yang 
mendermakan semua hartanya karena cinta 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah 
membalas dengan balasan terbaik dari umat 
Rasulullah SAW dan sungguh engkau telah 
menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yang 
baik, menempuh jalan dan jejaknya dengan 
baik, membela Islam, menyambung tali 
silaturrahim dan senantiasa menegakkan kebe- 
naran sampai akhir hayat, maka salam 
sejahtera, berkat dan rahmat Allah semoga 
senantiasa tercurah untukmu. 


17 Manasik al-Hajj wa al-Umrah, hal. 87 


~ 147 ~ 


E. Doa Salam Ketika Berada di Makam 
Umar bin Khattab RA. 


айе 0) «Sayî yeka y аде ALAN 
cibi êk y ae ¿SM «8533 يا‎ 
аі ¿Loss ál él; Gil al, 
وَرَحْمَة الله.‎ dilê ASÎ ASOYÎ بك‎ 635 


Artinya: 

Salam sejahtera untukmu wahai penyebar 
Islam. Salam sejahtera padamu wahai al-Faruk 
(orang yang tegas memisahkan yang benar 
dengan yang salah). Salam sejahtera wahai 
orang yang senantiasa berkata dengan benar, 
melindungi anak yatim, merekat tali 
silaturahim dan dengan Islam menjadi. Salam 
sejahtera dan rahmat Allah semoga tercurah 
padamu. 


F. Doa Ketika di Raudah 


Ф) & Май з} GRI الله‎ al 


dûk GAS as [М AA ¿Salal 


~ 148 ~ 


ану Шз! дй US Lah а шш 
ай ез «ады» ehê j gil 


359 05221 р الله وَاسْتَعْفَرَ‎ 1; 
19 Ls) UI Li A 


ag ü dj بمنك‎ ЕЕС GI a êl; 


18 Manasik al-Hajj wa al-'Umrah, hal. 88 
1° Imam al-Ghazali. Ihya’ ‘Ulumuddin, 1/340. OS. an- 
Nisa’ [4]: 64. 


~ 149 ~ 


2° Manasik al-Hajj wal-'Umrah, hal. 91. 
2ı QS. Ali Imran (3): 8 

22 QS. Ibrahim (14): 40-41. 

23 QS. Al-Baqarah [2]: 201. 


~ 150 ~ 


24 jd Gao لله‎ basi; 


Artinya: 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang 
memelihara sekalian alam. Pujian yang 
sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan 
sepadan dengan tamhahan-Nya. Wahai Tuhan 
kami, bagi-Mu segala puji, sebagaimana yang 
layak bagi keluhuran-Mu dan keagungan 
kekuasaan-Mu. 


Salawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 
SAW, beserta keluarga dan sahabat- 
sahabatnya semua. 


Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, 
dosa kedua orang tuaku, kakek dan nenekku, 
semua kerabatku, saudara-saudaraku dan 
guru-guruku, sekalian orang-orang mukmin 
dan mukminat, juga muslimin dan muslimat 
baik yang masih idup maupun yang telah mati 
dengan limpahan rahmat-Mu wahai Tuhan 
Yang Maha Pengasih. 


24 OS. As-Shaffat (37):180-182. 


jadi ` ы 


Ya Allah, Engkau telah berfirman dan firman- 
Mu adalah benar. 


Dan sungguh sekiranya mereka setelah 
menzalimi dirinya datang kepadamu 
(Muhammad), lalu memohon ampunan 
kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan 
ampunan untuk mereka, niscaya mereka 
mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang. 


Ya Allah aku mohon kepada-Mu, agar 
memberikan kewenangan syafaat kepada 
Nabi dan Rasul-Mu untukku pada hari dimana 
harta benda dan anak-anak tidak dapat 
memberikan pertolongan, kecuali orang yang 
menghadap kepada Allah dengan hati yang 
bersih. Berilah kepastian ampunan untukku 
sebagaimana Engkau telah memastikan 
memberi ampunan bagi orang yang datang 
kepada Rasul di waktu hidupnya. 


Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW 
orang pertama memberi syafaat, paling 
terkabul permohonannya dan paling mulia 
diantara orang-orang terdahulu dan yang 
(datang) kemudian dengan anugrah dan 


a 


kemurahan-Mu, wahai Tuhan Yang Maha 
Pemurah. 


Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keimanan 
yang sempurna, keyakinan yang benar, 
sehingga aku dapat mengetahui bahwa 
tiada sesuatu bencana yang menimpaku 
kecuali telah Engkau tetapkan kepadaku. 
Aku memohon ilmu yang bermanfaat, hati 
yang khusuk, lidah yang berzikir, rizqi yang 
melimpah, halal dan baik, amal saleh yang 
diterima, serta perniagaan yang tidak rugi. 


Ya Allah, lapangkanlah dada kami, tutuplah 
keburukan kami, ampunilah dosa kami, 
tenangkanlah hati kami dari ketakutan, 
sudahilah amalan kami dengan ke bajikan, 
terimalah ziarah kami ini, kembalikan kami 
dari kepergian ini kepada keluarga dan anak- 
anak kami dengan selamat dan sejahtera 
beroleh pahala dan jadikanlah kami termasuk 
hamba-Mu yang shaleh, yaitu orang-orang 
yang tidak merasa takut dan tidak pula 
bersedih hati. 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
condongkan hati kami kepada kesesatan 


1687 


setelah Engkau berikan petunjuk kepada 
kami, dan karuniakanlah kepada kami 
rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau 
Maha Pemberi. 


Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku 
orang yang tetap melaksanakan salat, ya 
Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 


Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua 
ibu bapakku dan semua orang yang 
beriman pada hari diadakan perhitungan 
pada hari (kiamat), 


Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
lindungilah kami dari azab neraka. 


Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha 
perkasa dari sifat yang mereka katakan dan 
selamat sejahtera bagi para Rasul dan 
segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. 


G. Doa Salam Ketika Ziarah di Makam 
Bagi” 


û М; Saga adê عَلَيْكُمْ دار‎ ДАШ) 
# 154 ~ 


a ê Г ое š 
25 SAN СЫЙ АУ اغفز‎ АШ АУ 


Artinya: 

Salam sejahtera atas kamu semua wahai 
tempat kaum beriman. Apa yang dijanjikan 
kepadamu kelak pasti akan datang dan 
kalian masih harus menunggu, Insya Allah 
akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah 
penghuni makam Bagi' al-Ghargad. 


H. Doa Salam kepada Usman bin Affan 
RA. di pemakaman Bagi” 


ia р за Sg < Сау ш 


25 HR. Muslim, nomor hadis: 974. Şahib. Salam Nabi 
SAW ketika ziarah ke Makam Bagi'. 


= 


26 bal AN USAI 
Artinya: 
Salam dan sejahtera untukmu wahai Usman 
bin Affan yang memiliki dua cahaya. Salam 
sejahtera atasmu wahai khalifah ketiga. 
Salam sejahtera atasmu wahai orang yang 
mempersiapkan bala tentara di masa 
perang yang sulit (perang Tabuk) dengan 
harta dan peralatan, yang menghimpun Al- 
Our'an dalam suatu kitab tersusun diantara 
dua sampul. Semoga Allah memberikan 
balasan sebaik-baiknya kepadamu dari 
umat Rasulullah SAW. Ya Allah, ridailah dia, 
tinggikan derajatnya, muliakanlah kedudu- 
kannya, dan berilah imbalan pahala yang 
besar. Amin. 


I. Doa Salam kepada Hamzah bin Abdul 
Muttalib RA. dan Mus'ab bin “Umair 
RA. 


2 Manasik al-Hajj wa al-'Umrah, hal. 96. 


79:156175. 


йз МАЙ Де дай ай a b Jaka 
GE ati 


Artinya: 

Salam sejahtera atasmu wahai paman Nabi, 
Hamzah bin Abdul Muttalib. Salam sejahtera 
untukmu wahai singa Allah dan singa 
Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai 
pemimpin para syuhada. Salam sejahtera 
atasmu wahai Mus'ab bin Umair, pahlawan 
pilihan, yang meneguhkan kedua kaki di atas 
bukit Rimah sampai dia gugur. 


J. Doa kepada Para Syuhada Perang 
Uhud 


эз АШ asi Hah asie Aka‏ عن 
азл BG sijali (МАЙ atig aayi‏ 
А4;‏ مَقَامَهُمْ Ф G дыд; аһ‏ 


ше 


GAS 


Artinya: 

Salam sejahtera atasmu wahai para 
syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka 
pahala karena Islam dan para pemeluknya 
dengan pahala yang paling utama dan 
tinggikanlah derajat mereka dan muliakan 
kedudukan mereka dengan keagungan-Mu 
dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan Yang 
Maha Pemurah. 


K. Doa Ketika Meninggalkan Kota 
Madinah/Doa Wada' 


Lala JÎ дез saka Usu Де Ula RI 


еке áj ош 


2 Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin 1/342. Doa ini 
dibaca ketika melangkah keluar masjid setelah selesai 
ziarah wada’. 

0158367 


Artinya: 

Ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarganya dan 
jangan jadikan kunjungan ini sebagai 
kunjungan terakhirku bertemu Nabi-Mu, 
hapuskanlah segala dosaku dengan 
menziarahinya dan sertakan keselamatan 
dalam perjalananku dan mudahkanlah 
kepulanganku ini menuju keluargaku dan 
tanah airku, dengan selamat, wahai Tuhan 
Yang Maha Pengasih dari segala yang 
pengasih. + 


a ê 


BAB XIV 
DOA KETIKA TIBA DI RUMAH/ 
KAMPUNG HALAMAN 


Sesampainya di kampung halaman, jemaah 
haji dianjurkan untuk melaksanakan salat 
sunat 2 (dua) rakaat dan disunatkan salat di 
masjid terdekat dari rumah sebagai tanda 
syukur kepada Allah SWT, karena telah tiba 
kembali dengan selamat. 


Setelah selesai salat sunat 2 (dua) rakaat, 
dianjurkan membaca doa berikut. 


(Sai sal ya #% À dai 
(A) aji Дз дш sús وَحَقظنِيٰ من‎ 
gal s; ¿a аа зу; Da PAN 
| óa call 


Artinya: 

Segala puji bagi Allah yang telah membe- 
rikan pertolongan kepadaku dengan melak- 
sanakan ibadah haji dan telah menjaga 
diriku dari kesulitan bepergian, sehingga 


SM 


aku dapat kembali lagi kepada keluargaku. 
Ya Allah, berkatilah kehidupanku setelah 
melaksanakan haji ini dan jadikanlah aku 
termasuk orang-orang saleh. 


Kemudian dilanjutkan dengan doa: 


Ai; tadi Ai Ai BN 25; AN) AS 
5$ оо Зза A 
bêj ада Ола ШЫ 

1458451559] j AS 256 Xali 


Artinya: 

Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya 
segala kerajaan dan milik-Nya semua pujian 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Semoga kami termasuk orang-orang yang 
kembali, ahli taubat, ahli ibadah, ahli sujud 
dan kepada Allah kami semua memuji, 
benar janji-Nya, menolong hamba-Nya dan 


1 HR. Al-Bukhari, nomor hadis: 1797. Sahih. HR. 
Muslim, nomor hadits: 1344 dengan kalimat ù$) dibaca 


Ozil Doa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian. 
29162179 


menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. 


Ketika tiba di rumah dan berkumpul kembali 
dengan anak istri dan sanak saudara 
berdoa: 


ga A sls الرخمن الرَحيْم‎ A (an) 


1 Alang JN 
MEFE Jaa Ше as 
A Шш Ji ба êU ALI 
TAS DESE HS CAA Gala 
Ора) ASI يا‎ 


Artinya: 

Degan nama Allah Yang Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang. Segala puji hanya kepada 
Allah yang tidak akan pernah mati dan sirna 
selamanya. Kami bertahmid kepada-Mu, ya 
Allah, dengan ibadah haji yang telah kami 
selesaikan dan dengan Sunnah Nabi-Mu yang 


2 HR. Ahmad, Al-Musnad, nomor hadits 2311. shahih. 
Doa Nabi SAW pulang dari bepergian ketika masuk ke 
keluarganya. 


163 ~ 


telah-kami jalankan. Kami bertaubat, kami 
bertaubat, kami bertaubat kepada Allah, kami 
mengharap taubat yang diterima, agar kami 
tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi. Ya 
Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang 
kami mintakan ampunan kepada-Mu dari 
keluarga kami, saudara-saudara kami, dan se- 
genap kaum muslimin dan muslimat, wahai 
Tuhan yang Maha Рекаѕа dan Maha 
Pengampun berkat rahmat-Mu, wahai Zat 
Yang Maha Pengasih. 


~ 164 ~ 


DAFTAR KITAB REFERENSI 


Abi al“Abbas Ahmad bin ‘Abdullah bin 
Muhammad bin Abi Bakr 
Muhibbuddin  at-Ahabari al- 
Makki, Al-Qira li Qashidi Ummi al- 
Qura,. Beirut; Al-Maktabah al- 
“Ilmiyyah, tt. 


Abi Bakr Ahmad bin Muhammad ad- 
Dinauri (Ibnu Sinni), Kitab “Amal 
al-Yaúm wa al-Lailah, Damaskus: 
Maktabah Dar al-Bayan, 1987. 


Al-Amir ‘Alê ad-Din “Ali bin Balban al-Farisi, 
Shahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibnu 
Balbaan, Beirût: Ar Risalah al- 
'Alamiyah, 2011. 


Al-Azragi, Abi al-Walid Muhammad bin 
“Abdullah Ahmad, Akhbar Makkah 
wa Mû Jia fihd min al-Atsar, 
tahgig, 'Abd al Malik bin 
‘Abdullah bin Dahisy, Makkah al- 


S 165 ~ 


Mukarramah: Maktab al-Asadi, 
2003. 


Al-Baihaqi Abû Bakr Ahmad bin al- 
Husain bin, Sunan al-Kubra, 
Beirut: Dar al-Kutub al- 
“lmiyyah, 2010. 


Al-Bukhari, Abi “Abdillah Muhammad bin 
Isma'il bin Ibrahim, Shahih Al- 
Bukhari, Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 
2010. 


Ad-Dar Quthnî, ‘Alî bin "Umar, Sunan ad- 
Dûra Outhni, Beirut: Dar al-Kutub 
al-'Ilmiyyah, 2011. 


Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan 
Terjemanya, Jakarta: Proyek 
Peningkatan Pelayanan 
Kehidupan Beragama Ditjen 
Bimas Islam dan Penyelenggaraan 
Haji, 2004. 


S 166 ~ 


Al-Fakihi, Abi “Abdillah Muhammad bin 
Ishaq ibnu “Abbas al-Makki 
Akhbar Makkah fî Оааїт ad-Dahri 
wa  Haditsihi, Makkah al- 
Mukarramah: Maktab al-Asadi, 
2003. 


Al-Gazali, Abi Hamid, Ihyû’ Ulum ad-Din, 
Kairo: Dar al-Hadits, 2004. 


Hambal, Ahmad bin Muhammad bin, Al- 
Musnad, Kairo: Dar al-Hadits, 
2012. 


Al-Hakim, Abi “Abdillah Muhammad bin 
‘Abdullah, — an-Naisaburi, Al- 
Mustadrak ‘Alê as-Shahihain, 
Beirût: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
2009. 


"Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Al-Manasik al- 
Hajj wa al-Umrah wa Ziydrah al- 
Madinah al-Munawwarah, tanpa 
nama penulis, tanpa tahun dan 
tanpa penerbit. 


167 


Al-Maktabah as-Syamilah 


Muhammad Idris as-Syafi'i, 'Al-Umm, Kairo: 
Al-Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 
1961. 


Muslim, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al- 
Ousyairi an-Naisaburi, Shahih 
Muslim Kairo: Dar al-Jauzi, 2009. 


An-Nasa'i, Ahmad bin ‘Alî bin Syu'aib Abi 
“Abd ar-Rahman, Sunan an-Nasá'i, 
Kairo: Dar ibnu al-Jauzi, 2011. 


An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, 
Kitab al-îdhûh fi Manûsik al-Hajji 
wa al- Umrah, Kairo:Dir as-Salam, 
2006. 


---, Al-Adzkar an-Nawawiyyah, Jakarta: 
Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2004. 


~ 168 ~ 


KEMENTERIAN AGAMA RI 
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
Jakarta 


Al-Ouzwaini, Muhammad bin Yazid Abî 
"Abdillah, Sunan Ibnu Majah, 
Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2011. 


As-Sijistani, Sulaiman al-Asy'ats Abi Daud, 
Sunan Abi Dawud, Kairo Dar ibn 
al- Jauzi, 2011. 


At-Thabarani, Abi al-Gasim Sulaiman bin 
Ahmad, Kitab ad-Dua'G', Kairo: Dar 
al-Hadits, 2008. 


----------, АБМијат al-Kabir, Beirit: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyyah, 1871 


----------„  Al-Mu'jam al-Ausath, Riyadh: 
Maktabah al-Ma'arif, 1985 


At-Tirmdzi, Muhammad bin “isa bin Sarah 


Abi “Isa, Sunan at-Tirmidzi, Kairo: 
Dar ibn al-Jauzi, 2011. 


~ 169 ~ 


TIM PENYEMPURNA 


Tim Penyempurna Buku Paket Manasik Haji 


dan Umrah 


Pengarah : Prof. H. Hilman Latief, S.Ag., M.A., Ph.D 
(Direktur Jenderal Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah) 


Ketua ІН. Arsad Hidayat, Lc. M.A. 
IDirektur Bina Haji] 


Sekretaris: Dr. H. Khalilurrahman, M.A. 


Anggota 


4 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 


KH. Ishfah Abidal Aziz 

KH. Ahmad Wazir Ali 

Dr. H. Ahmad Baidowi, M.Ag 

Dr. H. Ahmad Kartono, M.Si 

Dr. H. Abdul Mogsith Ghazali, MA 
H. Ansor S.Ag M.Si 

H. Tawwabuddin, M.Si 

H. Imam Khoiri, S.Ag., ME 

H. Muhammad Nasril, Lc. MA 


10. H. Efrilen Hafizh, M.: Si 
11. H. Yendra, M.A. 
12. Mahmud Rois, S.Sos 


